Tabloid| MahasiswalUNM KG | 


Pengembanjiri Dharma PerguruaniTinggi 


CAWE - CAWE 


JELANG 


PILREK 2024 


Hal74, Segera/Masuki|Babak«Baru Kepemimpinan! 
Hal»5. #Husain|Syam|Selesai,/SiapalPemimpin|Berikutnya? 
Hal. 8$$Sejauh/|Mana/UNM'MenujurfInklusif? 


! Redaksi LPM Profesi UNM: Jl. Dg. Tata III, Perumahan Makassar Upa Regency Blok A No 11, Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar 
: Telp. 0821-9353-4011, E-mail: profesi.online@gmail.com, Website: www.profesi-unm.com, Youtube: Profesi TV 


profesi 


Tabloid Mahasiswa 


/M PERSEPSI 


W/ EDITORIAL #4 


Beban dan “PR” Calon Rektor Baru 


Dalam beberapa bulan ke depan, si- 
vitas akademika UNM akan diperkenal- 
kan dengan sosok pemimpin baru peng- 
ganti Husain Syam. Sebelumnya, Husain 
sudah terlebih dahulu buka-bukaan 
mengenai lima bakal calon penerusnya. 
Ia menyebutkan sejumlah nama berurut 
mulai dari Wakil Rektor Bidang Aka- 
demik UNM Hasnawi Haris, Wakil Rek- 
tor Bidang Umum dan Keuangan UNM 
Karta Jayadi, Wakil Rektor Bidang Per- 
encanaan dan Kerjasama M. Ichsan Ali, 
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan 
Kesehatan UNM Hasmyati, dan Guru 
Besar Jurusan Fisika sekaligus eks WR 
3 UNM Eko Hadi Sujiono. 

Kendatipun beberapa nama di atas 
sudah dilontarkan oleh Husain, belum 
ada nama calon rektor yang resmi diu- 
mumkan. Hal ini dikarenakan panitia 
baru saja memasuki tahap awal pemili- 
han rektor yakni sosialisasi pemilihan 
di tiap fakultas sampai tanggal 16 Janu- 
ari nanti. Mereka yang betul-betul siap 
juga harus mendaftarkan dirinya sebagai 
bakal calon pada tanggal 22 Januari 
nantinya. Selanjutnya, para bakal calon 
rektor tersebut akan melalui proses 
seleksi berlanjut pada penyampaian visi, 
misi, dan program kerja. Terakhir, me- 
reka akan memasuki tahap penilaian dan 
pemilihan oleh anggota senat dengan hak 
suara sebanyak 65 persen dan menteri se- 
banyak 35 persen. 

Dari beberapa nama yang disebut- 
kan hanya Hasmyati dan Eko Hadi Su- 
jiono yang menyatakan ketegasan dan 
kesiapannya untuk melanjutkan tongkat 
estafet kepemimpinan Husain Syam. 
Sementara itu, beberapa nama lain yang 
disebutkan Husain belum terlalu menun- 
jukkan kesiapannya secara pribadi. En- 
tah hal itu merupakan strategi khusus un- 
tuk diam dan bertindak atau merupakan 
kesadaran bahwa menjadi orang nomor 
satu di UNM bukanlah tanggung jawab 
yang mudah. Bagaimana tidak, menjadi 
rektor pada suatu universitas memerlu- 
kan kemampuan akademik dan manaje- 
rial yang baik. Kemampuan akademik 
seorang calon rektor ditunjukkan oleh 
gelar akademik, prestasi, dan per- 
hatiannya pada kualitas akademik 
kampus. Dalam hal manajerial, 
rektor harus mampu menge- 
lola lembaga secara sistematis, 
bisa berpengaruh positif, dan 
bekerja sama dengan baik 
dengan seluruh pihak. 

Apalagi, Husain Syam 
disebutkan memiliki 
segudang prestasi selama 
menjabat rektor dua peri- 
ode. Ia pun masih beru- 
saha merealisasikan janji 


utamanya saat terpilih untuk periode 
2020-2024 lalu, seperti pendirian bebera- 
pa program studi baru dan ditambah satu 
fakultas baru Fakultas Kedokteran UNM 
di Kampus V Parepare. Lagi pula, janji 
lainnya yaitu menjadikan status UNM 
sebagai Perguruan Tinggi Berbadan 
Hukum dikatakan sudah berproses dan 
ditargetkan selesai sebelum masa kepe- 
mimpinannya berakhir. 

Semua hal ini tentunya menjadi 
landasan bagi para kandidat calon rektor 
untuk melanjutkan dan mengembangkan 
kampus berakreditasi unggul ini. Para 
calon rektor juga masih harus menyele- 
saikan sejumlah “pekerjaan rumah” yang 
belum terselesaikan sebelumnya. Sebut 
saja persoalan kelas yang tidak sebanding 
dengan jumlah mahasiswa, kampus yang 
belum sesuai standar inklusi, kurangnya 
keamanan dan ketertiban kampus (di- 
tandai dengan kasus brankas narkoba, 
sejumlah tawuran mahasiswa, bahkan 
penyerangan kepada mahasiswa). Tam- 
bahan pula, masalah perawatan, pem- 
baharuan, dan pembangunan gedung 
kampus sesuai kenyamanan masyarakat 
kampus. 

Semoga saja, pemilihan rektor nanti 
dapat berjalan dengan baik, adil, dan ti- 
dak ada unsur kepentingan kekuasaan 
di dalamnya. Terlepas dari nama-nama 
yang di-endorse Husain Syam, diharap- 
kan calon pemimpin UNM nantinya 
merupakan orang-orang yang memiliki 
pengalaman memimpin dan kualitas 
yang baik dari segi akademik maupun 
manajerial. Sehingga, rektor yang terpil- 
ih dapat terus menggenjot prestasi kam- 
pus oranye ini, menyejahterakan tenaga 
pendidik dan kependidikan, meningkat- 
kan mutu akademik, menyempurnakan 
fasilitas bagi ma-  hasiswa, serta 
menciptakan lingkungan 


kampus yang betul-betul 
inklusif bagi semua golon- 
) 


Wi 


AEERATITI, 


1 


/ 
| 


Ji 


BINA NA 


sig 


PETIR, 


Pelindung: Prof. Dr. Ir. H. Husain Syam, M.TP,. IPU,. ASEAN.Eng. Dewan Pembina: Hazairin Sitepu, Akbar Faizal, Syahrir Muhammad, Asia Ramli 
ui Prapanca, Ammas DR, Anshari, Muhiddin, Mukhramal Azis, Uslimin, Fachruddin Palapa, Abdul Wahid Nara, Husain Rasyid, Syamsuddin Yoko, Rusli Siri, 


profesi 


pro NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


SELAMAT DIKUKUHKAN 
PENGELOLA BARU 
LPM PROFESI UNM 


Selengkapnya 
di 


rofesi-unm.com 


CB PROFESI Tv @ LPM Profesi UNM WF LPM Profesi UNM 


profesi 


engembanjIri Dharma PerguruanjTinggi 


Makmur Abdullah, Faisal Palapa, Rustan Bedmant, Abdul Rahman, Abdul Salam Malik, Supriadi, Mirwan, Sultan, Usman, Syamsu Rizal, Muh. Aking, Tri Yani Kurniawan, 
Jumardin Akas, Andi Azhar, Supriadi, Muhammas Ilham Arsyad, Muhammad Hasyim Arfah, Isnaedi Dahlan, Sitti Marlina, Sahrul Alim, Asri Ismail. Pemimpin Umum: 
Ahmad Husen, Sekretaris Umum: Aliefiah Maghfirah Rahman Bendahara Umum: Mujahidah, Pemimpin Redaksi: Nur Arrum Suci Katili, Manajer Daring: Nurul 
Mutmainna, Broadcasting Manager: Iyasnur Eynil, Pemimpin Penelitian dan Pengembangan: Andi Nurul Izzah Iham. 


Tabloid Mahasiswa PROFESI diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi Universitas Negeri Makassar STT : 1635/SK/ . 
pro 2 « esi Ditjen PPG/1990. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Ahmad Husen, Pemimpin Redaksi: Nur Arrum Suci Katili, Redaktur: 

Rezky Nurhalizah, Reporter: Aliefiah Maghfirah Rahman, Mujahidah, Andi Nurul Izzah Ilham, Dwi Putri Hartati Rahman, Iyasnur Eynil, 
Firmansyah, Andi Nur Ainun, Nurul Mutmainna, Fotografer: Jumriani, Layouter/Desainer Grafis: Muh. Akbar. 


Dalam proses peliputan, wartawan PROFESI dibekali tanda pengenal atau surat tugas dan dilarang meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun. 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


www.profesi-unm.com 


GRAFIS: DWI PUTRI HARTATI RAHMAN 


Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


profesi 


pro NEGERI MAKASSAR 


Sistem Pengairan Holtikultura 
Basis Tenaga Surya 


4 1 “ "IL EN 
FOTO - Tim PMIM Fakultas Teknik FAN SaNaN sistem pengairan berbasis holtikultura di 


Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. 


Dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik (FT) 
Universitas Negeri Makassar melaksanakan kegiatan 
Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) 
berupa Pengimplementasian Sistem Pengairan 
Berbasis Tenaga Surya pada Perkebunan Holtikultura 
di Desa Gunung Silanu, Kecamatan Bangkala, 
Kabupaten Jeneponto. PMM ini berlangsung selama 
empat bulan, sejak September hingga Desember 


tahun 2023. 
Mahasiswa yang terlibat 
dalam kegiatan ini sebanyak 


20 orang yang terdiri dari Pro- 
di Pendidikan Teknik mesin, 
Teknik Mesin D4, Pendidikan 
Vokasional Mekatronika, dan 
Teknik Elektronika D4. Serta 
dua Dosen Pembimbing dari 
Jurusan Pendidikan Teknik 
Elektronika yakni Fitrah Asma 
Darmawan dan dari Jurusan 
Pendidikan Teknik Mesin yakni 
Ismail Agsha. Kegiatan ini di- 
danai langsung dari Direktorat 
Riset, Teknologi, Pengabdian 
Masyarakat (DRTPM) Kemen- 
trian Pendidikan, Kebudayaan, 


Riset, dan Teknologi (Kemdik- 
bud-Ristek). 

Kepala Desa Gunung Silanu, 
Nasrullah berterima kasih ke- 
pada tim dosen dan mahasiswa 
telah berkenan untuk mengim- 
plementasikan teknologi perta- 
nian yang ramah lingkungan ini 
kepada warga, khusunya kepada 
Kelompok Tani Desa Gunung 
Silanu yang selama ini belum 
memiliki wawasan yang cukup 
terkait hal tersebut. 

“Kami sangat berterima ka- 
sih kepada dosen pembimbing 
dan mahasiswa, karena mengim- 
plementasikan di sini yang san- 


gat bermanfaat oleh masyarakat 
kami. Ini adalah kebutuhan ma- 
syarakat kami, karena persoa- 
lan air di desa kami ini sangat 
susah, dengan adanya program 
penelitian implementasi ini san- 
gat berguna dan bermanfaat un- 
tuk desa ini,” tuturnya. 

Ketua Tim Dosen Pembimb- 
ing menjelaskan bahwa Imple- 
mentasi teknologi ini dilakukan 
di Dusun Parangbenrong, di 
mana dusun tersebut terdapat 
sumber air dari Daerah Aliran 
Sungai (DAS) Parangbenrong 
yang tidak pernah kering, namun 
posisinya lebih rendah diband- 
ingkan lahan pertanian dan 
perkebunan petani. Oleh karena 
itu dibutuhkan sebuah teknologi 
pompa berbasis tenaga surya 
yang dapat memompa air naik 
ke lahan perkebunan warga. 

“Di Jeneponto itu implemen- 
tasinya sedikit berbeda, kalau 
di tahun-tahun sebelumnya itu 
menggunakan bahan bakar die- 
sel di sawah. tahun ini sekarang 
akan lebih menghemat karena 
menggunakan tenaga surya. Di 
sini khusus perkebunan holti- 
kultura, apalagi lokasinya me- 
mang kontur tanahnya miring, 
dan akan diteliti lebih lanjut lagi 
air yang dibawa naik dan disal- 
urkan,” jelasnya. 

Pengimplementasian teknolo- 
gi sistem pengairan holtikultura 
berbasis tenaga surya ini memiliki 
prinsip kerja yaitu mesin pompa 
penghisap air dijalankan dengan 
tegangan Listrik 220VAC. Sum- 
ber tegangan Listrik ini berbasis 
tenaga surya dengan beberapa 
komponen penyusun yaitu panel 
surya, solar panel controller, sub- 
mersible pump (pompa celup), 
dan pipa PVC. (ara) 


/ SNAPSHOT/, 


z 
5 
3 
&z 
Pal 
Fa 
Hi 
2 
z 
e 
2 


TAK KUNJUNG DIGANTI - Papan nama pada ruangan para Wakil Rektor UNM tak 
kunjung diganti dan masih tetap bertuliskan "pembantu rektor". Sementara itu, penyebutan 
tersebut telah berubah menjadi "wakil rektor" sejak 6 tahun silam agar terdengar lebih sopan. 


Prodi Pendidikan Teknik Mesin 
Terakresitasi Internasional 


Program Studi (Prodi) Pendidi- 
kan Teknik Mesin (PTM) Fakultas 
Teknik (FT) Universitas Negeri 
Makassar (UNM) resmi menyan- 
dang status sebagai salah satu lem- 
baga pendidikan unggulan di dunia 
dengan meraih akreditasi internasi- 
onal tingkat tinggi dari ASIIN (Ac- 
creditation Agency for Degree Pro- 
grams in Engineering, Informatics/ 
Computer Science, the Natural Sci- 
ences and Mathematics). 

ASIIN adalah lembaga akre- 
ditasi berskala internasional yang 
kredibel dan diakui oleh pemerintah 
Indonesia melalui Kepmendikbud 
RI Nomor 83/P/2020. Lembaga 
akreditasi yang berasal dari Jerman 
ini adalah disiplin ilmu rekayasa, 
matematika dan sains, pertanian, bi- 
ologi. 

Rektor UNM, Husain Syam 
mengatakan dengan meraihnya 
akreditasi internasional, Prodi Pen- 
didikan Teknik Mesin sangat komit- 
men dalam menyediakan pendidikan 
tingkat tinggi yang relevan dengan 
perkembangan teknologi saat ini. 

“Akreditasi internasional dari 
ASIIN menegaskan komitmen kami 


dalam menyediakan pendidikan 
tingkat tinggi dan relevan dengan 
perkembangan teknologi. Ini adalah 
pencapaian yang membanggakan 
bagi seluruh komunitas akademis 
kami,” jelasnya. 

Dekan FT UNM, Muhammad 
Yahya menuturkan bahwa pencapa- 
ian ini bukti nyata kerjasama yang 
kuat dari seluruh sumber daya yang 
ada di Jurusan Pendidikan Teknik 
Mesin. 

“Pencapaian ini adalah hasil ko- 
laborasi erat antara para pimpinan ju- 
rusan, prodi, dosen, mahasiswa, dan 
staf administratif,” tuturnya. 

Ketua Prodi Pendidikan Teknik 
Mesin, Badaruddin Anwar men- 
gatakan dengan adanya akredi- 
tasi internasional ini, pihak jurusan 
dan prodi akan terus berkomitmen 
dalam mengikuti tren perkembangan 
teknologi dunia serta terus memberi- 
kan pembelajaran yang inovatif ke- 
pada mahasiswa. 

“Dengan akreditasi ini, kami 
merasa lebih termotivasi untuk terus 
mengembangkan kurikulum yang re- 
sponsif terhadap kebutuhan industri 
global,” ujarnya. (ara) 


Jejak Kekayaan Budaya dan Spiritualitas Bone 


Makam Raja Lamuru, 
yang juga dikenal 
sebagai Makam Kuno, 
menawarkan perjalanan 
sejarah yang memikat, 
memperlihatkan 
keberagaman budaya 
lokal melalui warisan 
sejarah, seni ukir 
tradisional, dan nilai-nilai 
spiritual terkait dengan 
upacara pemakaman. 


Keunikan dan estetika 
Makam Lamuru menjelma men- 
jadi identitas kuat, menjadi pen- 
jaga warisan budaya setempat dan 
penghubung antara generasi masa 
kini dan masa lampau. 

Dalam kompleks ini, terdapat 
134 makam dengan beragam ben- 
tuk dan desain, tanpa mencermink- 
an perbedaan strata sosial. Namun, 
makam pemimpin atau raja yang 
telah menyebarkan ajaran Islam 
sebelum wafat cenderung memi- 
liki desain megah dengan kaligrafi, 
menggunakan bahan mewah, serta 
ukiran dan nisan tebal sebagai 
simbol masa pemerintahan yang 
panjang. Di sisi lain, makam untuk 


mereka yang belum tersentuh Islam 
memiliki desain lebih sederhana 
dengan bahan umum dan nisan 
yang polos. 

Ahmadi dari Dinas Kebuday- 
aan Kabupaten Bone menjelaskan, 
terdapat 10 makam terbungkus be- 
sar, 28 terbungkus sedang, dan 96 
terbungkus kecil, namun semuanya 
serupa. Tidak mencerminkan strata 
sosial, namun nisan besar dan tebal 
menjadi penanda masa pemerintah- 
an yang panjang. Makam berlukis- 
kan kaligrafi menandakan penyeba- 
ran agama Islam, sedangkan yang 
polos menunjukkan ketidaktersen- 
tuhan dengan ajaran Islam. 

"Ada 10 makam besar, 28 
sedang, dan 96 yang kecil tapi 
semuanya sama saja, tidak ada per- 
bedaan strata sosial," jelasnya. 

Keunikan Makam Raja Lam- 
uru terletak pada lukisan kaligrafi 
dan desain megah, mencerminkan 
nilai budaya dan tradisi masyara- 
kat Kepulauan Selayar. Batu pem- 
bungkusnya berasal dari Kepu- 
lauan Selayar, menambah identitas 
unik yang tetap konsisten meski 
desain bervariasi. 

Batu yang dijadikan nisan atau 
pembungkus pada makam Lamuru 
berasal dari Kepulauan Selayar, dis- 
alurkan dari tangan ke tangan kare- 


“Elma 


na tidak ditemukan di sekitar lokasi 
makam. Penelitian juga menunjuk- 
kan bahwa jenis batu tersebut hanya 
ada di kepulauan Selayar, sesuai 
dengan sejarah. 

Menanggapi pertanyaan ten- 
tang siapa yang dimakamkan di 
Makam Raja Lamuru, Ahmadi 
menjelaskan bahwa tidak hanya 
raja yang dimakamkan di sana, 
tetapi juga kerabatnya, termasuk 
istri, anak-anak, saudara, orang 
tua, atau kerabat dekat lainnya 
yang terkait dengan keluarga 
kerajaan. Bahkan, ada juga tokoh 
agama dari luar wilayah Kabu- 
paten Bone yang dimakamkan di 
kompleks tersebut, menandakan 
peran Pabbicara Butta dalam pe- 
nyebaran agama Islam. 

Makam Raja Lamuru, dengan 
segala keagungan dan sejarahnya, 
sering kali dianggap sebagai situs 
bersejarah yang dihormati. Keputu- 
san untuk menambahkan pemaka- 
man baru dipertimbangkan dengan 
matang, mempertimbangkan nilai 
sejarah, budaya, dan norma keingi- 
nan. Meskipun pemakaman raja- 
raja kuno cenderung dijaga ketat, 
Makam Raja Lamuru tidak men- 
galami penambahan pemakaman 
baru untuk mempertahankan nilai 
sejarahnya. 


Ahmadi menegaskan, kami ti- 
dak lagi mengizinkan penambahan 
pemakaman untuk mempertahank- 
an nilai sejarah. Terus menambah- 
kan pemakaman akan mengubah 
karakter menjadi seperti pemaka- 
man umum. 

Kami tak lagi menambah pe- 
makaman, sebab nanti bisa men- 
gubah karakter dan menjadi seperti 
pemakaman umum," tegasnya. 

Pemakaman Raja Lamuru di- 
anggap sangat sakral dalam konteks 
budaya dan spiritual. Kesakralan ini 
tercermin dalam ritual dan perayaan 
masyarakat setempat. Upacara adat 
dan doa-doa khusus diadakan untuk 
menghormati roh-roh leluhur dan 
memperbarui koneksi spiritual den- 


FOTO - “Kunjungan Fe Waka Raja Lamuru, Kabupatan BET San sa kru Profesi” j 


gan mereka. Saat mengunjungi pe- 
makaman, terlihat tokoh masyara- 
kat berdoa di bawah pohon besar, 
melakukan persembahan di dekat 
batu bersegi empat yang dipercaya 
sebagai peninggalan raja pertama 
Lamuru. 

Batu itu seringkali didatangi 
orang untuk berdoa dan menaruh 
air, beras, dan daun pandan sebagai 
bentuk penghormatan. Meskipun 
belum diketahui maksudnya, ban- 
yak masyarakat yang mendatangi 
batu tersebut. Untuk mempertah- 
ankan kesejarahan Makam Lam- 
uru, tidak ada penambahan pe- 
makaman, hanya perbaikan yang 
dilakukan. (“) 


www.profesi-unm.com 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


p Pers Mahasiswa “or | 


pro NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


19 REPORTASE UTAMA 


Masa kepemimpinan 
Rektor UNM Husain 
Syam segera berakhir. 
Mengingat keputusan 
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 44754/ 
MPK/RHS/KP/2020 
tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan 
Rektor Universitas Negeri 
Makassar periode tahun 
2020-2024. Maka dari 
itu, kepemimpinan rektor 
sekarang akan lengser 
dan digantikan dengan 
wajah baru pemimpin 
UNM periode 2024-2028. 


Melakukan pemilihan rektor 
tentunya harus runut dan siste- 
matis sesuai prosedur yang ada, 
maka dari itu senat UNM yang 
saat ini diketuai Jamaluddin telah 
membentuk panitia pemilihan 
rektor, yang diketuai oleh Hamsu 
Abdul Gani. Berikut rincian- 
nya yaitu Badan Pelindung yaitu 
Husain Syam, (Rektor Universi- 
tas Negeri Makassar), Pengarah 
yaitu Jamaluddin. (Ketua Senat 
Universitas Negeri Makassar), 
Ketua yaitu Hamsu Abdul Gani, 
sekretaris yaitu Muhammad Syu- 
kur, dan bendahara yaitu Hikmad 
Hakim. Adapun anggotanya yaitu 
Sukri Nyompa, Baso Jabu, Mu- 
hammad Azis, Agusalia Djirong, 
Basti Tetteng, dan Mustafa. 

Selanjutnya, untuk mendu- 
kung kinerja panitia pemilihan 
rektor UNM, dibentuk peraturan 
senat Universitas Negeri Makas- 
sar Nomor: 977/UN.36/HK/2023 
tentang tata cara penjaringan 
bakal calon, penyaringan, dan pe- 
milihan calon rektor Universitas 
Negeri Makassar periode tahun 
2024-2028. Adapun persyaratan 
calon rektor UNM yang termak- 


Menilik Rektor UNM Ideal 


BEBERAPA bulan ke depan, Uni- 
versitas Negeri Makassar (UNM) 
akan memiliki rektor baru. Husain 
Syam telah memasuki tahun terakhir 
sebagai orang nomor satu UNM. Si- 
vitas akademika tentunya berharap, 
rektor baru mendatang mampu 
memberikan yang lebih baik diband- 
ing keberhasilan yang telah ditoreh- 
kan Husain. 

Selama tujuh tahun menjabat, 
Husain Syam memiliki sederet 
prestasi yang telah ditorehkan. Di 
sisi akademik, Pria berdarah Su- 
lawesi Barat itu berhasil menam- 
bahkan jumlah ASN sebanyak 
144 orang pada bulan Desember 
kemarin. Selain itu, ia juga sukses 
meningkatkan penyelesaian masa 
studi mahasiswa S1, UNM melulus- 
kan mahasiswa S1 sebanyak 10.000 
orang, Profesi Guru (PPG) praja- 
batan dan dalam jabatan sebanyak 
7364 selama tahun 2023. 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


INTI OT 


VIII 


FOTO - Gedung pinisi UNM 


tub peraturan senat Bab II per- 
sayaratan pasal 2. 

Adapun persyaratan calon 
Rektor UNM periode tahun 2024- 
2028 yaitu Pegawai Negeri Sipil 
yang memiliki pengalaman ja- 
batan sebagai Dosen dengan jen- 
jang akademik paling rendah Lek- 
tor Kepala, beriman dan bertagwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berusia paling tinggi 60 (enam 
puluh) tahun pada saat berakh- 
irnya masa jabatan Rektor UNM 
yang sedang menjabat, memiliki 
pengalaman manajerial: paling 
rendah sebagai Ketua Jurusan/ 
Ketua Program Studi atau sebutan 
lain yang setara, atau ketua lem- 
baga paling singkat 2 (dua) tahun 
di perguruan tinggi negeri, atau 
paling rendah sebagai pejabat es- 


Dalam kegiatan wisudah PPG, 
Rektor Husain Syam menuturkan 
bahwasanya UNM sebagai Pergu- 
ruan tinggi pemerintah Republik 
Indonesia dengan status akreditasi 
unggul telah mendapat amanah, baik 
dari pemerintah maupun masyara- 
kat dilaksanakan beberapa program 
strategi pemerintah Indonesia. Salah- 
satunya melaksanakan PPG baik 
dalam jabatan maupun pra jabatan 
yang dimulai pada tahun 2008. 

Memasuki tahun 2018 UNM 
terus mendapat kepercayaan dan 
amanah dari pemerintah Republik 
Indonesia melalui keputusan men- 
teri riset teknologi dan pendidikan 
RI no 280 tahun 2017. Pada tahun 
2023-2024 UNM dipercayakan 
membina mahasiswa PPG praja- 
batan dan dalam jabatan sebanyak 
7364 orang yang di ploting untuk 
mengisi kekosongan guru yang 
akan pensiun tahun ini. (tim) 


elon IIA di lingkungan instansi 
pemerintah, bersedia dicalonkan 
menjadi Rektor UNM, sehat jas- 
mani dan rohani, bebas narkotika, 
prekursor, dan zat adiktif lainnya. 

Lanjut, setiap unsur penilaian 
prestasi kerja pegawai paling 
rendah bernilai baik dalam 2 
(dua) tahun terakhir, tidak se- 
dang menjalani tugas belajar atau 
izin belajar lebih dari 6 (enam) 
bulan yang meninggalkan tugas 
tridharma perguruan tinggi, ti- 
dak sedang menjalani hukuman 
disiplin tingkat sedang atau be- 
rat, tidak pernah dipidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memiliki kekuatan 
hukum tetap, berpendidikan Dok- 
tor (S3), tidak pernah melakukan 
plagiat sebagaimana diatur dalam 


Segera Masuki 
Babak Baru Kepemimpinan 


pantai 


ketentuan peraturan perundang- 
undangan, dan telah membuat 
dan menyerahkan Laporan Harta 
Kekayaan Pejabat Negara ke 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Rektor UNM sebelum me- 
ninggalkan kampus orange telah 
meraih beberapa penghargaan, 
yaitu memimpin UNM meraih 
akreditasi A, AIPT, piagam Peng- 
hargaan atas Peran Aktif dan 
Pengabdian dalam Pembangu- 
nan Bidang Keagamaan di Su- 
lawesi Selatan (2017), memipin 
UNM meraih peringkat 5 SDM 
terbaik perguruan tinggi se-Indo- 
nesia (2017), memimpin UNM 
meraih peringkat 3 SDM terbaik 
perguruan tinggi se-Indonesia 
(2018), memimpin UNM meraih 
peringkat 20 PTN dan PTS se- 


Indonesia dari 4.445 PTN-PTS 
(2018), memimpin UNM meraih 
peringkat Perak SNI Award 2018 
oleh Badan Standarisasi Nasional 
(2018), memimpin UNM meraih 
perguruan tinggi terbaik I Kat- 
egori Satker dalam Pelaksanaan 
Program Kegiatan, dan Anggaran 
Tahun Anggaran 2017 (2018), 
memimpin UNM meraih perguru- 
an tinggi terbaik I Kategori Satker 
dalam Pelaksanaan Program Keg- 
iatan, dan Anggaran Tahun Ang- 
garan 2018 (2019), memimpin 
UNM meraih Peringkat Perak 
SNI Award 2019 oleh Badan 
Standarisasi Nasional (2019), dan 
makalah Terbaik pada 1! st Mul- 
tidisiplinary Academic Research 
International Conference (MAR- 
IC) 19 (2019). (tim) 


Harus Bisa Imbangi Husain Syam 


Dekan FSD, Tangsi menilai 
kriteria pemimpin yang baik itu, 
tentunya orang yang bisa memikir- 
kan kemajuan universitas. Hal ini 
dapat dilakukan dengan melanjut- 
kan hal-hal yang telah digagas oleh 
Husain selama menjadi Rektor. 

"Kriteria pemimpin yang baik 
itu, tentu yang bisa memikirkan ke- 
majuan universitas," ujarnya. 

Rektor baru diharapkan dapat 
menyelesaikan permasalahan yang 
ada di Universitas. Hal itu dapat 
berupa pembangunan gedung, 
over-capacity mahasiswa dan lain 
sebagainya. Dengan  menyele- 
saikan masalah tersebut, tentunya 
dapat memberi kemajuan UNM 
kedepannya. 

Lebih lanjut, Ia menuturkan 
bahwasanya banyak gebrakan- 
gebrakan yang dilakukan oleh 
Husain yang telah kita rasakan ber- 


sama. Ta menginginkan siapapun 
yang terpilih nantinya tidak akan 
membuat kemunduran ataupun 
stack pada UNM. 

"Kita berharap siapapun yang 
terpilih kedepan maka jangan sam- 
pai itu menjadi stack atau mundur," 
harapnya. 

Kriteria pemimpin yang baik 
itu, tentu yang bisa memikirkan 
kemajuan universitas. Calon rektor 
ke depan, siapapun yang terpilih 
paling tidak bisa melanjutkan yang 
telah digagas oleh Husain Syam. 

Terakhir, Ia — menegaskan 
orang yang disebutkan sebagai 
bakal calon Rektor merupakan 
putra-putri terbaik UNM. Mereka 
memiliki sumbangsih yang baik di 
tiap sisinya, tentunya hal hal yang 
ada dalam UNM kedepannya. 

Hal imi sependapat dengan 
dekan FEB, Thamrin Tahir bahwa 


bakal calon yang disebutkan oleh 
Rektor mungkin memang berpo- 
tensi besar, akan tetapi harus ada 
persetujuan juga. Terdapat pula 
mekanismenya seperti mendaftar- 
kan diri, seleksi berkas dan terdapat 
visi misi untuk UNM kedepannya. 

"Oh itu yang disebutkan pak 
rektor mungkin memang berpoten- 
si besar, tapi kan harus ada persetu- 
juan juga. Ada kan mekanismenya 
harus daftar dulu, seleksi berkas, 
harus ada visi misi," tuturnya. 

Hal ini juga disebutkan oleh 
Dekan FT, Yahya menuturkan 
Rektor yang baik tentunya rektor 
yang bisa meneruskan program 
prograam rektor sekarang. Hal 
tersebut memang penting untuk 
kemajuan UNM. "Tentu ya rek- 
tor berikut bisa meneruskan pro- 
gram prograam rektor sekarang," 
ujarnya. (tim) 


www.profesi-unm.com 


p Pers Mahasiswa “or | 


pro. NEGERI MAKASSAR 
Tahun MMXXIV 2024 


REPORTASE UTAMA 


Edisi 270 Januari - 


esas-desus pemilihan rek- 
DD: sudah mulai menyebar. 
Seperti yang kita ketahui, 
perjalanan Husain menahkodai Uni- 
versitas Negeri Makassar (UNM) 
sebentar lagi akan menemui titik 
usai. Sudah dua periode lamanya 
sejak Ia memangku jabatan seb- 
agai rektor, berbagai tantangan dan 
halangan tentu sudah dilaluinya. 
Berbagai prestasi juga sudah ban- 
yak diraihnya, seperti UNM meraih 
akreditasi A dari BAN PT pada ta- 
hun 2017 dan 2022, tahun 2016 
dengan 8 prodi yang mendapat 
akreditasi A hingga saat ini 37 dari 
120 prodi telah terakreditasi A dan 
15 akreditasi unggul serta 3 dian- 
taranya terkareditasi Internasional 
ASIIN. Kini di penghujung masa ja- 
batannya, semua sivitas akademika 
mulai bertanya-tanya siapakah yang 
nantinya akan melanjutkan kepe- 
mimpinan Husain Syam? 
Penelusuran kru LPM Profesi, 
sampai saat ini belum ada calon pas- 
ti, dan tidak ada yang menonjolkan 
diri. Meski begitu beberapa nama 
sudah mulai di perbincangkan. Pada 
24 Mei lalu dalam acara halal bihalal 
IKA UNM, Husain sempat menye- 
butkan lima kandidat calon rektor 
penerusnya. Lima kandidat tersebut 


Husain Syam Selesai, 
Siapa Pemimpin Berikutnya? 


ialah wakil rektor bidang akademik 
Hasnawi Haris, wakil rektor bidang 
umum dan keuangan Karta Jayadi, 
wakil rektor bidang kerjasama Ich- 
san Ali, dekan Fakultas Ilmu Keolah- 
ragaan dan Kesehatan Hasnyati, dan 
terakhir guru besar Jurusan Fisika 
Eko Hadi Sujiono. 

Husain mengungkapkan kelima 
orang tersebut nantinya akan mengi- 
kuti kontestasi dalam pemilihan 
rektor mendatang. Ia juga berpesan 
siapapun yang nantinya menjadi rek- 
tor harus lebih baik dari dirinya, se- 
hingga dapat membawa UNM lebih 
berkembang. 

“Para calon rektor harus mam- 
pu lebih baik dari saya, karena 
saya memiliki prinsip dalam kin- 
erja yaitu hari ini harus lebih baik 
dari hari kemarin dan hari esok 
harus lebih baik dari hari ini,” un- 
gkapnya saat menyampaikan sam- 
butan dalam acara halal bihalal 
IKA UNM. 

Menanggapi hal tersebut, Eko 
Hadi Sujiono salah satu dari kelima 
kandidat yang disebutkan angkat 
bicara. Walaupun saat ini ia hanya 
dosen biasa dan bukan sebagai pe- 
jabat di UNM, Ia menyatakan siap 
menjadi rektor selanjutnya di kam- 
pus orange ini. Berbekal dengan 


pengalamannya sebagai wakil rektor 
bidang kemahasiswaan dan alumni 
pada saat kepemimpinan Arismunan- 
dar ia yakin dapat memimpin UNM 
kedepannya. 

“Ya, kenapa saya katakan ya 
karena pak rektor sudah mengu- 
mumkan bahwa saya salah satu calon 
rektor dari lima. Bagi saya Ananda, 
saya hanya dosen biasa bukan peja- 
bat UNM,” ungkapnya saat ditemui 
oleh kru Profesi. 

Tak hanya itu, Ia juga men- 
gatakan selama masa kepemimpinan 
Husain, ia selalu ditugaskan untuk 
membantu rektor dalam tugas-tugas 
di Direktorat Jendral Pendidikan 
Tinggi (Dikti). Sehingga, saat ini ia 
menjabat sebagai ketua Dewan Kerja 
Daerah (DKD) dan termasuk seb- 
agai tim penilai. Menurutnya dengan 
pengalaman dan pelajaran yang telah 
didapatkannya, Ia dapat menerapkan 
semua itu saat diberikan amanah un- 
tuk melanjutkan kepemimpinan Hu- 
sain Syam nantinya. 

“Saya berpikir, pelajaran yang 
saya dapatkan tadi itu pada masa 
berikutnya untuk melanjutkan kepe- 
mimpinan Prof Husain itu bisa diter- 
apkan di UNM ini,” katanya. 

Dekan Fakultas Ilmu Keolah- 
ragaan dan Kesehatan, Hasmyati 


juga ikut berkomentar. Saat di temui 
oleh kru Profesi, ia menyatakan diri 
sangat siap untuk menjadi penerus 
Husain Syam. Ja mengungkapkan 
bahwa saat ini sebenarnya UNM su- 
dah baik, sehingga nantinya ia hanya 
perlu melanjutkan dan membuat 
UNM lebih baik lagi. Ia mengatakan 
akan mengumpulkan ide-ide cemer- 
lang dari semua lingkup yang ada, 
dan ide-ide itu nantinya akan di ter- 
apkan untuk membawa UNM lebih 
baik kedepannya. 

“Kita juga akan mengumpulkan 
ide-ide cemerlang mungkin dari te- 
man teman semua. Semua yang ada 
dalam lingkungan UNM akan diber- 
dayakan semua. Sehingga ide-ide 
cemerlang itu menjadikan nantinya 
lebih bagus lagi. Tapi sebenarnya kan 
ini sudah bagus, sudah bagus sekali 
mi ini UNM tinggal kita melanjutkan 
perjuangan, melanjutkan prestasi- 
prestasi yang telah di torehkan oleh 
Prof Husain,” katanya. 

Tak hanya itu, Ia juga membahas 
mengenai rencana UNM yang akan 
menjadi Perguruan Tinggi Negeri 
Berbadan Hukum (PTN-BH). Ia 
mengatakan bahwa sebenarnya PTN- 
BH merupakan program yang bagus, 
namun pemikiran kebanyakan orang 
selalu mengarah kepada hal buruk. 


Menurutnya tidak mungkin pemer- 
intah mengeluarkan sebuah program, 
jika program itu tidak baik, karena 
itu sudah melalui berbagai tahapan 
dan evaluasi yang panjang. Ia juga 
menjelaskan dahulu saat UNM akan 
beralih ke Badan Layanan Umum 
(BLU), banyak orang yang yang me- 
nentang. Namun, sekarang terbukti 
bahwa itu adalah keputusan yang 
baik. 

“Saya merasa begini, pemer- 
intah tidak akan meluncurkan pro- 
gram itu kalau itu adalah jelek. Itu 
adalah hasil evaluasi yang berulang 
ulang, bukan serta merta lansung 
diberlakukan. Jadi pembelakuan 
PTN-BH itu sebenarnya bagus. 
Dulu saja waktu pak rektor mau 
beralih ke BLU semua orang men- 
ganggap itu tidak baik itu. Tapi 
ternyata sekarang, ternyata bagus 
gitu. Cuman, ini mindset orang ahh 
nanti mahasiswa diberatkan, itu ti- 
dak mungkin,” sambungnya. (tim) 


Tim Reportase Utama 


Koordinator : Nurul Mutmainna 
Anggota: Muh. Akbar 
Dwi Putri H.R 
Firmansyah 


JADWAL PEMILIHAN 
UNM PERIODE 2024-2028 


Penyampaian Visi, Misi, 
dan Program Kerja 


Sosialisasi Tata 
Cara Pemilihan 


Pendaftaran Bakal Calon 
Rektor UNM 


Penetapan Bakal Calon 
Rektor UNM 


Info lengkap dapat diakses dilaman : https: 


www.profesi-unm.com 


Penilaian dan Penetapan 
Calon Rektor oleh Senat 


UNM 


Pemilihan Rektor oleh Senat 
UNM Bersama Mendikbud 


senat.unm.ac.id/pemilihan-rektor 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


profesi 


pro NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


38 PROFESIANA 


Fakultas Elit Tak Punya Guru Besar 


Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri 
Makassar (UNM) yang berdiri sejak tahun 2000 
membanggakan prestasinya sebagai Fakultas 
Psikologi pertama di Indonesia timur dengan 
akreditasi A selama tiga tahun. Namun sayangnya 
setelah lebih dari dua dekade berdiri, fakultas 
tersebut belum memiliki seorang akademisi 

aktif bergelar Profesor. Meski telah mengukir 
prestasi dengan pencapaian akreditasi tinggi dan 
reputasi yang baik, FPsi UNM sepertinya belum 
memprioritaskan pengembangan akademisi yang 


bergelar Profesor. 


Dekan Fakultas Psikologi 
UNM, Ahmad Razak membena- 
rkan hal tersebut. Ia mengatakan 
bahwa sampai saat ini Fakultas 
Psikologi belum memiliki guru 
besar karena para dosen masih 
sibuk mempersiapkan diri agar 
memenuhi syarat-syarat untuk 
dapat bergelar Profesor atau guru 
besar. 

"Memang belum memiliki 
Profesor, dan ini juga menjadi per- 
soalan kita di fakultas psikologi.” 

Lebih lanjut, saat ini sedang 
dilakukan upaya intensif untuk 
memenuhi syarat percepatan 


menjadi guru besar. Di Fpsi send- 
iri sudah banyak yang memiliki 
gelar doktor, langkah selanjutnya 
adalah mengumpulkan dukungan 
dari Masyarakat Fpsi. 

Disisi lain, dari pihak Univer- 


endidikan inklusif perlu diter- 
Psm di seluruh jenjang pen- 

didikan yang ada di Indonesia 
sebagaimana yang telah tertuang 
dalam Peraturan Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
Nomor 48 Tahun 2023 tentang Ako- 
modasi yang Layak untuk Peserta 
Didik. Mahasiswa penyandang dis- 
abilitas memiliki hak dan kesempa- 
tan yang sama untuk memperoleh 
pendidikan. 

Sementara itu, dalam proses pem- 
belajarannya mereka perlu memi- 
liki guru pendidikan yang memiliki 
kompetensi khusus dalam memberi- 
kan layanan bagi mahasiswa pe- 
nyandang disabilitas yang mampu 
berkomunikasi sesuai dengan ke- 
butuhan peserta didik penyandang 
disabilitas. 

Namun, yang terjadi di Prodi 
Pendidikan Khusus (PKh) Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 


sitas bahkan sejumlah mahasiswa 
menanyakan alasan keterlam- 
batan dalam peningkatan status 
guru besar di Fakultas Psikologi, 
sementara fakultas lain bersaing 
untuk mencapainya. Mungkin, hal 
ini disebabkan oleh pandangan 
khas yang dimiliki oleh rekan- 
rekan di Psikologi terkait gelar 
guru besar. Meskipun demikian, 
demi memenuhi tuntutan aka- 
demik dan mempertahankan 
standar kualitas perguruan tinggi, 
upaya percepatan harus segera di- 
lakukan untuk menjaga kualitas 
dan reputasi Fakultas Psikologi 
itu sendiri. 

"Dari Universitas bahkan ma- 
hasiswa mempertanyakan kenapa 
Psikologi terlambat sekali semen- 
tara di fakultas lain berlomba-lom- 
ba. Mungkin karena teman-teman 


Ta 


TUGU - Fakultas Psikologi 


psikologi memiliki pemikiran 
tersendiri mengenai gelar guru be- 
sar ini,” jelas Ahmad. 

Dekan yang baru menjabat 
selama 10 bulan ini menutur- 
kan dampak yang terjadi selama 
fakultas psikologi masih belum 
memiliki guru besar. Ia menye- 
butkan bahwa ada atau tidak 
adanya guru besar berpengaruh 
pada akreditasi dan Indikator 
Kinerja Utama (IKU) Fakultas 
Psikologi. Ahmad menambah- 
kan, jika selama ini akademisi 
Fakultas Psikologi akan selalu 


—tam 5 


Ui N 


PSYCHOLOGY " 


berusaha dan saling membantu 
untuk mewujudkan cita-cita 
meraih gelar Profesor, bahkan 
Rektor UNM turut mendorong 
dalam mencapai hal tersebut. Ia 
juga berharap, menjelang tahun 
2025 sudah ada keputusan tim 
mengenai penerbitan jurnal in- 
ternasional. 

"Kita saling memotivasi, sa- 
ling membantu, dan Rektor pun 
mendorong agar secepatnya di 
fakultas psikologi ada guru besar. 
InsyaAllah Mudah-mudahan nan- 
ti sudah ada jurnal internasional 


Darurat Juru Bahasa Isyarat 


2 F ( — Be v 
UNJUK RASA - Mahasiswa Pendidikan Khusus gelar aksi unjuk rasa guna desak pimpinan kampus menyediakan juru bahasa isyarat 


Makassar (FIP UNM) justru tidak 
adanya akomodasi yang layak bagi 
penyandang disabilitas. Ketua Him- 
puan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
Pendidikan Khusus (PKh), Ulfin 
Dwi Ramadhani mengaku bahwa 
di jurusannya belum menyediakan 
juru bahasa isyarat. Selama proses 
pembelajaran, mahasiswa difabel 
di jurusan ini hanya dibantu oleh 
mahasiswa lain yang mampu berba- 
hasa isyarat padahal mereka belum 
memiliki legitimasi untuk dikatakan 
sebagai juru bahasa isyarat. 
Menurut data HMJ PKh, ma- 
hasiswa aktif angkatan 2019 sampai 
2023 yang menyandang disabilitas 
berjumlah 39 orang. Sementara itu, 
mahasiswa yang membantu mereka 
saat melakukan pembelajaran alias 
mampu berbahasa isyarat hanya seki- 
tar 10 orang. “Itu mahasiswa yang 
jadi juru bahasa isyarat untuk perku- 
liahan karena memang universitas 


tidak menyediakan, ada kurang lebih 
10 orang mahasiswa yang sering 
membantu mahasiswa difabel dalam 
proses pembelajaran dan kebanyakan 
dari anggota HMJ PKh FIP UNM,” 
ujar Ulfin. 

Mahasiswa angkatan 2021 itu 
mengaku sudah berkali-kali men- 
gajukan penyediaan fasilitas khu- 
sus bagi penyandang disabilitas 
sehingga kepada pihak jurusan dan 
fakultas. “Sangat sering menga- 
jukan guru pembimbing khusus 
ataupun juru bahasa isyarat untuk 
mendampingi mahasiswa difabel 
dan beberapa kali juga dialog ter- 
buka bersama pimpinan fakultas 
dan jurusan mengenai hal ini tetapi 
memang belum diindahkan sampai 
sekarang,” pungkasnya. 

Sejumlah mahasiswa penyan- 
dang disabilitas mengeluh sulit me- 
mahami materi-materi yang diberi- 
kan dosen, bagi mahasiswa tuna netra 


FOTO: ISTIMEWA. 


sangat sulit mengakses Syam Ok 
pada saat pembelajaran, mahasiswa 
autis yang tidak memiliki pendamp- 
ing, dan sebagainya. Hal ini harusnya 
menjadi acuan dan perhatian besar 
bagi pimpinan fakultas maupun uni- 
versitas agar menyediakan fasilitas 
yang ramah disabilitas. 

“Tidak pernah mendapatkan 
fasilitas khusus (bagi mahasiswa pe- 
nyandang disabilitas) dan bahkan ada 
beberapa oknum dosen yang acuh 
tak acuh,” kata Ulfin. 

Melihat kenyataan tersebut 
menjelaskan bahwa sistem inklusi di 
UNM tidak diterapkan sebagaimana 
mestinya. Kurangnya akses bagi 
mahasiswa disabilitas yang tidak 
memiliki guru pembimbing khusus 
atau juru bahasa isyarat dalam mem- 
bantu proses pembelajaran menjadi 
cambukan bagi kampus negeri yang 
dikabarkan akan menyandang gelar 
PTN-BH ini. 

Mahasiswa angkatan 2021 
itu berharap agar UNM ke depan- 
nya lebih bisa menerapkan kampus 
Inklusi dengan nyata dan seluruh 
mahasiswa difabel diberikan fasilitas 
yang memadai sesuai kebutuhannya, 
seperti penyediaan juru bahasa 
isyarat dari jurusan ataupun fakultas, 
dan sebagainya. 

“Yang dibutuhkan oleh teman- 
teman difabel bukan hanya juru 
bahasa isyarat saja, tetapi guru 
pembimbing khusus untuk seluruh 
difabel yang ada di UNM agar me- 
reka bisa mendapatkan pembelajaran 
dengan layak dan memang akomo- 
dasi layanan disabilitas di perguruan 
tinggi,” ujarnya. 

Di samping itu, mahasiswi PKh, 
Andi Tenri yang merupakan maha- 
siswa tuna rungu mengaku sangat 
membutuhkan pendamping yang 


PN RE 


Fts 
3 


FOTO: PN 


yang terindeks. Paling tidak di 
akhir tahun 2024 atau menjelang 
2025 sudah ada keputusan pengu- 
sulan tim," ucapnya. 

Seiring berjalannya waktu, 
FPsi UNM harus mempertim- 
bangkan apakah akan terus me- 
langkah tanpa bayangan profe- 
sor di koridor ilmunya ataukah 
merancang langkah strategis 
untuk mendatangkan para akade- 
misi yang memiliki gelar terting- 
gi. Sebagaimana harapan untuk 
menciptakan generasi ilmuwan 
psikologi yang berkualitas. (aci) 


dapat membantunya memahami 
informasi atau penjelasan saat ber- 
langsungnya pembelajaran di kelas. 
Ia menjelaskan bahwa dosen yang 
memberikan materi di kelasnya 
hanya menggunakan suara dan tidak 
mampu berbahasa isyarat sehingga 
bagi mahasiswa sepertinya tidak bisa 
memahami apa yang dijelaskan do- 
sennya tersebut. 

“Kami tuli, harus ada butuh 
akses juru bahasa isyarat karena 
nyaman bisa dilihat dan dipahami 
pembelajaran dengan menggunakan 
bahasa isyarat,” akunya. 

Terlebih lagi, mahasiswa lain 
yang mampu berbahasa isyarat juga 
terbatas, jadwal mata kuliah yang 
bertabrakan di jam yang sama mem- 
buat mereka kesulitan sehingga tidak 
adanya akses informasi bagi mereka 
di saat-saat yang dibutuhkan dalam 
hal ini untuk mengikuti pembelaja- 
ran. “Kurang juga juru bahasa isyarat 
(mahasiswa) masuk kelas untuk ma- 
hasiswa tuna rungu ada juga tabrakan 
jadwal jam yang sama pada mata ku- 
liah kelas berbeda dan beda angkatan 
mahasiswa tuna rungu,” tulisnya saat 
diwawancarai lewat Direct Massage 
Instagram. 

Tenri berharap agar perkem- 
bangan aksesibilitas bagi mahasiswa 
penyandang disabilitas khususnya 
di Jurusan PKh semakin maju den- 
gan adanya berbagai fasilitas yang 
menunjang guna mewujudkan kesa- 
maan hak dan kesempatan bagi me- 
reka untuk memperoleh pendidikan. 

Sementara itu, pihak birokrat 
terkhusus Ketua Prodi PKh bung- 
kam mengenai isu ini. Hal ini dis- 
inyalir karena fakta bahwa tidak 
adanya juru bahasa isyarat yang 
disediakan dari pihak fakultas bah- 
kan universitas. (ida) 


Urai data, ungkap fakta, saji berita www.profesi-unm.com 


Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


profesi 


pro NEGERI MAKASSAR 


INFO AKADEMIK INf/ 


Beasiswa Turkiye Burslari 
membuka peluang 
pendidikan di Turki 

bagi calon mahasiswa 
internasional dengan 
berbagai program studi, 
termasuk sarjana, master, 
dan doktor. Proses 
pendaftaran dapat 
dilakukan melalui laman 
resmi beasiswa Turkiye 
Burslari. 


Program beasiswa ini memberi 
kesempatan kepada calon maha- 
siswa untuk menempuh pendidikan 
di semua program sarjana di Turki. 
Graduate program, dimana meru- 
pakan beasiswa YTB Turki yang 
diberikan untuk level master dan 
doktor. Program yang ditawarkan 
sangat luas, mulai dari Social Sci- 
ence, Humanities, Natural Sciences 
dan Engineering, tidak tersedia 
untuk program spesialis di bidang 
kedokteran. Art program, dimana 
merupakan beasiswa yang mem- 
berikan kesempatan beasiswa YTB 
Turki di tingkat sarjana, master dan 


Kesempatan Beasiswa bagi 


Sarjana hingga Doktoral 


doktor untuk siswa internasional di 
bidang ilmu musik, seni pertunjukan 
dan seni rupa di Ankara University 
of Music and Fine Arts. 

Fasilitas yang ditawarkan pro- 
gram beasiswa YTB Turki hanya 
mencakup uang saku per bulan. Re- 
search Scholarship program (3-12 
bulan), Program ini dirancang untuk 
mendorong para peneliti dan akade- 
misi internasional untuk melakukan 
riset kolaborasi dengan akademisi 
Turki di universitas paling bergeng- 
si. Program ini hanya tersedia untuk 
mahasiswa doktoral yang berada 
di tahap penyusunan disertasi dan 
hanya menyediakan fasilitas uang 
saku per bulan, Turkish Language 
programme for public officials and 
akademicians (KATIP) Program ini 
dirancang untuk pejabat publik as- 
ing, diplomat, akademisi, dan penel- 
iti yang ingin belajar bahasa Turki 
dan mengenal Turki lebih dalam se- 
lama 8-10 bulan. Fasilitaskan yang 
diberikan oleh Beasiswa Turki Tur- 
kiye Burslari mencakup uang saku 
bulanan dan akomodasi. 

Sebelum mendaftar beasiswa 
ini pastikan kamu telah memenuhi 
kriteria yang diinginkan. Setelah 
kriteria telah mencukupi maka ikuti 


LPDP Target 10 ribu 
Pendaftar Beasiswa 


KEMENTERIAN Keuangan me- 
lalui Lembaga Pengelola Dana Pen- 
didikan (LPDP) kembali membuka 
pendaftaran beasiswa. Hal tersebut 
telah diumumkan oleh LPDP me- 
lalui akun Instagram resminya @, 
Ipdp ri pada Kamis (4/1/2024). 

Dalam unggahannya tersebut, 
LPDP menyampaikan akan ada leb- 
ih banyak kejutan terkait pilihan pro- 
gram beasiswa yang dibuka. Meski 
demikian, belum ada informasi res- 
mi mengenai pilihan program baru 
yang akan diadakan. 

Direktur Utama (Dirut) LPDP 
Andin  Hadiyanto mengatakan, 
LPDP memberikan kesempatan 
melanjutkan studi, baik di dalam 
maupun luar negeri untuk program 
beasiswa umum, beasiswa target- 
ed, dan beasiswa afirmasi. Kuota 
pendaftaran pun ditargetkan menca- 
pai 10.000 pendaftar. 

"Khusus beasiswa yang di- 
laksanakan LPDP, target penerima 
baru beasiswa sekitar 8.000-10.000 
orang, tergantung tingkat kelulusan 
pendaftar dan ketersediaan dana," 
jelasnya. 

Adapun syarat pendaftaran, 
berkaca syarat pendaftaran di tahun 
2023 yaitu, Warga Negara Indonesia 
(WNI), telah menyelesaikan studi 
program diploma empat (D4) atau 
sarjana (SI) untuk beasiswa ma- 
gister, program magister (S2) 
untuk beasiswa doktor, atau 
diploma empat (D4)/sarjana 
(SI) langsung doktor, bagi 
pendaftar dari diploma empat 
(D4j/sarjana (S1) langsung 
doktor, wajib memenuhi 
ketentuan: memiliki Let- 
ter of Acceptance (LoA) 
Unconditional dari perguru- 
an tinggi tujuan, dan memenuhi 
seluruh kriteria sebagai pendaft- 
ar program beasiswa Doktor (S3), 


wuww.profesi-unm.com 


pendaftar yang telah menyelesaikan 
studi magister (S2) tidak diizinkan 
mendaftar pada program beasiswa 
magister dan pendaftar yang telah 
menyelesaikan studi doktor (S3) 
tidak diizinkan mendaftar pada pro- 
gram beasiswa doktor. 

Selain itu, ada beberapa doku- 
men yang perlu disediakan, dianta- 
ranya KTP dan KK, scan ijazah S1/ 
S2 (asli/legalisir) atau SKL (Surat 
Keterangan Lulus), scan transkrip 
nilai S1/S2 (bukan transkrip pro- 
fesi), dokumen penyertaan ijazah 
dan konversi IPK dari Kemendikbu- 
dristek atau tangkapan layer penga- 
juan penyertaan ijazah dan konversi 
IPK (lulusan luar negeri) sertifikat 
Bahasa asing yang dipersyaratkan 
dan masih berlaku (asli), Letter of 
Acceptance (LoA) unconditional 
yang masih berlaku dan sesuai 
dengan perguruan tinggi serta pro- 
gram studi yang dipilih (bagi yang 
memiliki), surat rekomendasi dari 
tokoh masyarakat atau akademisi 
(Surat harus diterbitkan pada tahun 
pendaftaran), tangkapan layar/bukti 
penerima bantuan sosial wajib ber- 
asal dari website https://cekbansos. 
kemensos.go.id. 

Demikian informasi terkait bea- 
siswa LPDP, Untuk lebih lengkap- 
nya bisa dilihat pada laman https:// 
lp dp . kemenkeu.go.id/en/bea- 
siswa/. 


(yui) 


FOTO - Ilustrasi sekelompok orang yang berwisuda 


persyaratan tersebut: KTP/paspor/ 
kartu identitas resmi lainnya, Pas 
foto terbaru, Hasil Ujian Nasional 
jika ada), Ijazah/Surat Keteran- 
gan Lulus. Jika belum lulus, dapat 
menggunakan surat keterangan 
akan lulus (Letter of Expected 
Graduation), Transkrip nilai, Serti- 
fikat penghargaan (opsional), Hasil 
ujian internasional (GRE, GMAT, 


SAT, dan lainnya) jika diminta oleh 
pihak universitas, dan terakhir Serti- 
fikat kemampuan bahasa (TOEFL, 
DELF, dan lainnya) jika diminta 
oleh pihak universitas. 

Cara mendaftar beasiswa ini 
cukup terbilang mudah Dimana 
hanya mengikuti 4 tahapan yaitu: 
Membuat akun di laman pendaft- 
aran resmi beasiswa Turkiye Burs- 


lari, Mengunggah semua dokumen 
yang dipersyaratkan, Mengisi daftar 
preferensi universitas dan program 
studi, Menulis essay mencakup 
pengalaman - pengalaman yang 
dimiliki dan rencana masa depan, 
dan Cek kelengkapan form sebelum 
submit pendaftaran.Daftarkan dir- 
imu melalui link https://www.turki- 
yeburslari.gov.tr. (ria) 


Pendaftaran Program Profesi Insinyur 
Hingga Februari 2024 


UNIVERSITAS Negeri Makas- 
sar (UNM) resmi membuka Pro- 
gram Profesi Insinyur berdasar- 
kan SK Mendikbudristek No. 
906/E/0/2023. Program ini di 
bawah naungan Fakultas Teknik 
(FT). Program Profesi Insinyur 
membuka pendaftaran mulai dari 
18 Desember hingga 9 Februari 
2024. Program Studi Program 
Profesi Insinyur diselenggara- 
kan dalam rangka mendukung 


4 BIAYA 
(9 PERKULIAHAN 


» RPL: Rp6.000.000,-/Semester 
e Reguler: Rp7.000.0000,-/Semester 


ram 
rotasi Insinyur 
Universitas 

Negeri Makassar 


JALUR 
PENERIMAAN 


RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) 
e S.T/S.Tr (pengalaman kerja 24 tahun) 


penerapan UU No. 11 tahun 2014 
tentang keinsinyuran yang meng- 
haruskan setiap orang yang men- 
jalankan praktik keinsinyuran 
telah memiliki gelar profesi in- 
sinyur. 

Rektor UNM, Husain Syam 
menjelaskan pembukaan Pro- 
gram Profesi Insinyur adalah 
salah satu langkah agar UNM 
terus melahirkan sumber daya 
yang berkualitas dalam meng- 


A 
&: 


hadapi perkembangan teknologi 
yang nantinya akan semakin 
pesat seiring dengan berkem- 
bangnya zaman. “Pendirian 
program profesi insinyur ini 
merupakan salah satu langkah 
UNM melahirkan sumber daya 
berkualitas dalam menghadapi 
perkembangan teknologi yang 
semakin pesat,” jelasnya. Info 


selengkapnya kunjungi http:// 
daftar-ppi.unm.ac.id. (aci) 


» S.P/S.Pt/S.Hut. (pengalaman kerja 27 tahun) 


Reguler 


e S.T/Str. (pengalaman kerja O tahun) 
» S.Pd/S,Si. (pengalaman kerja 25 tahur) 


se SPI/S.Hut/S.P/S.Pt. (pengalaman kerja 27 tahun) 


Wit, JADWAL 
BIAYA -|W2- PENDAFTARAN 
PENDAFTARAN ud 


» Biaya Pendaftaran: Rp500.000 
se Biaya Keanggotaan PII: Rp750.000 


Registrasi: 18 Desember 2023 — 9 Februari 2024 
Verifikasi Data: 10-12 Februari 2024 
Pengumuman: 13 Februari 2024 

Pembayaran UKT: 15-23 Februari 2024 

e Kuliah Perdana: 26 Februari 2024 


GRAFIS: MUH. AKBAR 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


p Pers Mahasiswa UE | 


pro NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


'@ REPORTASE KHUSUS 


Sejauh Mana UNM Menuju Inklusif? 


Inklusifitas menjadi hal yang penting bagi setiap 
perguruan tinggi, mahasiswa dengan kebutuhan 
khusus sering kali dieksklusi dari sistem pendidikan 
konvensional. Standar Inklusifitas sebuah Universitas 
tidak hanya diukur dari seberapa lama dan banyaknya 
mahasiswa disabilitas yang telah diterimanya namun 
seberapa siap kampus dalam penyediaan aksebilitas 


pada kaum difabel. 


Universitas Negeri makassar 
(UNM) yang telah berdiri lebih 
dari 62 tahun dalam perjalanan- 
nya memberanikan diri menerima 
mahasiswa disabilitas, dari infor- 
masi yang didapatkan UNM telah 
menerima mahasiswa disabilitas 
pertama pada tahun 2007. Maha- 
siswa penyandang tunarungu terse- 
but diterima pada Program studi 
Pendidikan Khusus (PKh) Fakultas 
Ilmu Pendidikan (FIP). 

Hingga saat ini dalam data 
yang tercatat, UNM memiliki lebih 
dari 50 mahasiswa disabilitas yang 
tersebar di hampir seluruh fakultas 
yang ada. Namun hal ini bukan 
angka yang pasti sebab UNM se- 
dang memperbaharui data untuk 
mahasiswa disabilitas yang ada di- 
setiap fakultasnya dengan bantuan 
Unit Pelaksana Terpadu Lembaga 
Bimbingan dan Konseling (UPT 
LBK). 

Namun pada laman ptinklusif 
kemdikbud, UNM hanya mendaft- 
arkan dua prodi yang memiliki ma- 
hasiswa disabilitas yakni S1 pen- 
didikan seni drama tari dan musik 
dengan penyandang disabilitas 
Daksa dan SI Pendidikan Luar Bi- 
asa dengan penyandang disabilitas 
Rungu. 

Sejak 16 tahun yang lalu saat 
menerima mahasiswa disabilitas 
pertama, UNM belum memiliki 
Unit Layanan Disabilitas (ULD) 
yang langsung dibawahi oleh uni- 
versitas. Namun, ULD ini hanya 
tersebar di setiap Fakultas yang 
merasa memiliki mahasiwa dis- 
abilitas. 


Pimpinan kampus menyebut 
bahwa ULD pada tingkat Universi- 
tas memang belum ada namun me- 
reka berdalih memiliki UPT LBK 
yang dapat mengakomodir layanan 
untuk disabilitas. Hal ini sesuai 
dengan penyampain dari ketua 
UPT LBK faridah ariyani. 

“Sebenarnya kalau secara 
mandiri unit layanan tersendiri dis- 
abilitas itu tidak ada. Tapi di UPT 
LBK kita di sini juga menangani 
atau ada divisi kami yang menan- 
gani disabilitas,” bebernya. 

Namun hal ini bertentangan 
dengant Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 13 tahun 2020 men- 
genai akomodasi yang layak bagi 
peserta didik penyandang disabil- 
itas, yang mana penyelenggaraan 
pendidikan tinggi wajib mem- 
bentuk ULD. PP ini diperkuat 
dengan adanya Undang-undang 
no. 8 tahun 2016 tentang penyan- 
dang disabilitas yang harusnya 
mendapat pemenuhan Kesamaan 
Kesempatan terhadap Penyan- 
dang Disabilitas dalam segala 
aspek penyelenggaraan negara 
dan masyarakat, Penghormatan, 
Pelindungan, dan Pemenuhan hak 
Penyandang Disabilitas, terma- 
suk penyediaan Aksesibilitas dan 
Akomodasi yang Layak. 

Selfiana Salah satu dosen 
pendamping Komunitas Maha- 
siswa Disabilitas (KMD) yang 
mewadahi mahasiswa yang ada di 
UNM, menyebut bahwa seharus- 
nya universitas membentuk ULD 
yang mandiri serta dibawahi lang- 
sung oleh universitas agar fung- 


FOTO - Guiding block, salah satu fasilitas untuk mahasiswa disabilitas yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar 


sinya dapat diakses bagi seluruh 
mahasiswa disabilitas yang ada 
di universitas bukan hanya pada 
fakultas tertentu. 

“Kalau kita berbicara ULD 
itu seharusnya dimanasih, ya se- 
baiknya dibawah universitas su- 
paya semua itu bisa tercover,” 
ungkapnya 

Dosen Fakultas Seni dan De- 
sain ini juga menambahkan, UNM 
yang telah membuka jalan untuk 
mahasiswa disabilitas dalam meng- 
enyam pendidikan lanjutan harus- 
nya memiliki tanggung jawab yang 
besar dalam pemenuhan akses. 
Serta tidak lepas tangan begitu saja 
hanya karena pamor belaka. 

“Tidak hanya menerima lalu 
oh UNM ramah disabilitas ni, 
menerima mahasiswa disabilitas 
tapi setelah itu? ” tambahnya 

Dilansir pada laman ppid.unm. 
ac.id, menyebutkan implementasi 
ketentuan aksesibilitas bagi pe- 


nyandang disabilitas di Universitas 
Negeri Makassar sudah sepenuh- 
nya berjalan. Ketersediaan sarana 
dan prasarana di berbagai tempat 
sepert, adanya ramp kursi roda, ad- 
anya lift, toilet khusus bagi penyan- 
dang disabilitas, adanya tempat 
parkir khusus bagi penyandang dis- 
abilitas, serta disediakannya tenaga 
pedamping dari kampus bagi pe- 
nyandang disabilitas. 

Sarana dan pasarana yang dise- 
butkan dalam laman tersebut hanya 
berada pada kawasan menara pin- 
isi, yang dimana sebagian besar 
mahasiswa disabilitas yang ada di 
UNM tidak melakukan aktivitas 
belajarnya di menara pinisi. Salah 
satu mahasiswa disabilitas tuna da- 
ksa di Fakultas Ilmu Sosial dan Hu- 
kum (FIS-H) Adiba menyebutkan, 
pada saat perkuliahan berlangsung 
jika proses belajar mengajar berada 
pada lantai dua, kursi roda yang Ia 
gunakan harus diangkat oleh be- 


berapa orang temannya sebab kelas 
yang digunakan hanya memiliki 
akses tangga. 

“Di angkat kursi roda nya sama 
beberapa orang” sebutnya 

Pernyataan tersebut merupak- 
an satu dari puluhan suara maha- 
siswa disabilitas yang merasakan 
bahwa UNM masih jauh dari kata 
ramah disabilitas. Pihak birokrat 
harus terus berbenah dan bertang- 
gung jawab atas apa yang telah 
dimulainya. 

Konteks Inklusivitas pendidi- 
kan tinggi tidak hanya mencakup 
masalah akses, tetapi juga tentang 


menciptakan lingkungan yang 
mendukung keberagaman dan 
menghargai perbedaan. Namun, 


ketika sebuah universitas tidak 
memenuhi standar inklusifitas, per- 
tanyaan etis muncul apakah seha- 
rusnya institusi tersebut dianggap 
inklusif serta layak menerima Ma- 
hasiswa disabilitas? (tim) 


Butuh Kesetaraan, Bukan Kasihan 


Ket adalah bentuk 
implementasi pemenuhan 
Hak Asasi Manusia (HAM), 
pendidikan yang Inklusif bagi 
mereka yang memiliki kebutu- 
han khusus sangatlah dibutuh- 
kan. Universita Negeri Makas- 
sar (UNM) yang salah satu 
perguruan tinggi yang meneri- 
ma mahasiswa Disabilitas apak- 
ah mampu memberikan inklusi- 
vitas tersebut? 

Dalam sejarah panjang 
penerimaan mahasiswa dis- 
abilitas yang ada di UNM, yang 
awalnya hanya ada pada Pro- 
gram Studi Pendidikan Khusus/ 
Pendidikan Luar Biasa, hingga 
saat ini mahasiswa disabilitas 
tersebar di Fakultas-fakultas 
yang ada. Walaupun mayoritas 
penyandang disabilitas yang 
ada di UNM tetap berada pada 
lingkup Fakultas Ilmu Pendidi- 
kan. 

Selfiana, salah satu dosen 
pendamping Mahasiswa pada 
Komunitas Mahasiswa Disabili- 
tas (KMD) di lingkup UNM 
menjelaskan bahwa inklusifitas 
terjadi apabila mahasiswa non- 


disabilitas dan disabilitas serta 
seluruh civitas akademika yang 
ada di suatu instansi dapat ber- 
baur tanpa memandang perbe- 
daan yang ada. 

Selfi panggilannya, men- 
gungkapkan UNM terus ber- 
masalah pada akses yang tidak 
merata, dimana mahasiswa 
disabilitas ini kekurangan in- 
formasi, tunarungu yang tidak 
memiliki Juru Bahasa Isyarat 
(JBI), mahasiswa disabilitas 
yang terus di data namun tidak 
ada perubahan pada pemberian 
sarana dan prasarana penun- 
jang pembelajaran yang mampu 
memudahkan mereka."Kita ma- 
sih berputa-putar di masalah ak- 
sebilitas,” ungkapnya 

Dosen Fakultas Seni dan 
Desain ini juga mengatakan 
pendataan yang dilakukan UNM 
seharusnya dilakukan pada awal 
pendaftaran mahasiswa baru 
agar peta penyebaran maha- 
siswa disabilitas pada universi- 
tas dapat diketahui. 

“Kalau berbicara soal data 
seharusnya di data diawal, pen- 
dataan kita memang salah di 


awal,” lanjutnya. 

Namun apakah inklusifi- 
tas ini benar terjadi di UNM?, 
dalam faktanya UNM belum 
mampu memberikan setiap ak- 
ses yang mempuni bagi setiap 
disabilitas yang ada. Salah sa- 
tunya akses menuju ruang kelas 
yang sulit di jangkau oleh ma- 
hasiswa disabilitas. 

Salah satu mahasiswa dis- 
abilitas daksa Ramlii (Nama 
samaran), menjelaskan bahwa 
salah satu teman daksa yang 
Ia kenal perrnah ingin ketoilet 
namun Ia malu harus meminta 
tolong ke temannya untuk mem- 
bantunya, sebab pada fakultas- 
nya tidak ada toilet khusus dis- 
abilitas. 

“Toilet itu penting sekali 
kak arena ada kemarin itu, dia 
nahan kencing karena malu me- 
minta tolong ketemanya” jelas- 
nya 

Ramli menyebut jika te- 
man-teman difabel dapat diajak 
pada kegiatan kegiatan yang 
ada sebagai pendekatan pada 
teman yang non difabel. Untuk 
fasilitas sendiri Ramli merasa 


fasilitas dasar berupa Guiding 
blok untuk mahasiswa tuna ne- 
tra, bidang miring untuk maha- 
siswa berkursi roda, toilet husus 
mahasiswa disabilitas, serta ak- 
ses kelas. 

Ia juga berharap agar pihak 
kampus dapat lebih memper- 
hatikan mahasiswa disabilitas 
sebab ia merasa fasilitas yang 
ada belum dapat dikatakan ra- 
mah atas disabilitas itu sendiri. 
Serta jangan memandang sebe- 
lah mata pada mahasiswa dis- 
abilitas karena setiap indivisdu 
memiliki bakatnya tersendiri. 

Mahasiswa Fakultas ilmu 
pendidikan ini menegaskan 
bahwa teman-teman disabilitas 
ingin diperlakukan sama den- 
gan mahasiswa pada umumnya. 
Ia juga menyampaikan pesan- 
nya agar Universitas dapat terus 
berbenar memberikan fasilitas 
terbaik agar dapat menyandang 
predikat kampus yang inklusif. 

“Pesan saya sih untuk uni- 
versitas lebih memberikan fasil- 
itas terbaik karena janganlah 
menyebut inklusi kalau belum 
inklusif,” pesannya. 


Adapun idealnya, dalam 
kampus yang ramah disabilitas 
harusnya menyediakan aksebil- 
itas dan pelayanan yang sesuai 
dengan penyandang butuhkan, 
sehungga bisa menjalankan ke- 
giatan perkuliahan dengan nya- 
man. Hal tersebut juga diung- 
kapkan oleh mahasiswa tuna 
daksa dari FIS-H UNM bahwa 
telah melakukan sesi diskusi 
bersama pihak kampus terkait 
fasilitas dan akses untuk me- 
reka. 

“Waktu itu sama Kaprodi, 
katanya nanti akan dibicara- 
kan lagi. Waktu itu masih awal 
perkuliahan, jadi yang dibahas 
hanya akses,” ucapnya. 

Ia juga mengungkapkan 
bahwa teman-teman mahasiswa 
di kampusnya selalu ada saat 
dibutuhkan, contohnya seperti 
jika ingin kuliah di lantai atas, 
ia dibantu untuk naik dikarena- 
kan akses yang dilewati hanya 
ada tangga. 

“Alhamdulillah mereka se- 
lalu bantu klo ada kendala,” 
ungkapnya dengan rasa syukur. 
(tim) 


Urai data, ungkap fakta, saji berita www.profesi-unm.com 


Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


p Pers Mahasiswa “or | 


pro NEGERI MAKASSAR 


REPORTASE KHUSUS Ig 


Dorong Aksesibilitas bagi 
Mahasiswa Difabel 


UNDANG Undang Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas yang mendorong 
inklusif penyandang disabilitas 
dan juga Peraturan Menteri Ri- 
set, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi (Permendikbudristek 
Dikti) Tahun 2017 mengharus- 
kan setiap universitas untuk 
dapat memberikan layanan bagi 
mahasiswa penyandang disabili- 
tas. Maka dari itu di setiap uni- 
versitas diharuskan untuk mem- 
bentuk Unit Layanan Disabilitas 
(ULD) agar dapat memberikan 
dukungan fasilitas yang layak 
bagi mahasiswa penyandang 
disabilitas. 

Unit Layanan Disabilitas 
(ULD) di Universitas Negeri 
Makassar (UNM) saat ini belum 
memiliki lembaga tersendiri. 
Akan tetapi, di UNM sendiri 
terdapat Unit Pelaksana Teknis 
(UPT) Layanan Bimbingan & 
Konseling (LBK) yang menaun- 
gi divisi program khusus bagi 
mahasiswa disabilitas. UPT LBK 
UNM ini adalah lembaga resmi di 
bawah naungan universitas yang 
menyediakan layanan bimbingan 
dan konseling, kesehatan mental, 
dan program khusus bagi ma- 
hasiswa, civitas academica, dan 
masyarakat umum. 

UPT LBK UNM hadir dan 
berperan bagi mahasiswa dis- 
abilitas dengan menyediakan 
divisi layanan disabilitas. 
Pada divisi layanan disabili- 
tas terdapat layanan program 
kekhususan yang mana me- 
reka memfasilitasi maha- 
siswa dalam mendapatkan 
keterampilan, pelatihan dan 
pendampingan dalam men- 
dukung studi mahasiswa dis- 
abilitas. Terdapat tiga layanan 
program kekhususan ini sep- 
erti, pelatihan bahasa isyarat, 
layanan konsultasi anak autis, 
pendampingan pribadi, sosial, 
karier dan belajar mahasiswa 
kebutuhan khusus. 

Saat ini, UPT LBK UNM 
telah melakukan riset terkait 
kebutuhan dan masalah yang 


sering dihadapi mahasiswa 
disabilitas. Mereka telah me- 
nyebarkan assessment untuk 


mendata jumlah mahasiswa dis- 
abilitas. Setelah melakukan riset 
permasalahan yang terjadi pada 
mahasiswa disabilitas pada um- 
umnya minim fasilitas dan sulit- 
nya akses mereka dalam men- 
jalankan perkuliahan. 


Salah satu contohnya, ter- 
dapat mahasiswa tunadaksa dari 
Fakultas Ilmu Sosial dan Hu- 
kum (FIS-H) yang ditempatkan 
di lantai tiga. Jelas itu sangat 
sulit baginya untuk menjalankan 
perkuliahan setiap hari dengan 
menggunakan kursi roda yang 
tidak bisa melewati tangga, se- 
hingga dia harus dibantu oleh 
teman-temannya agar diangkat 
naik ke lantai atas. Fasilitas sep- 
erti WC juga belum ramah bagi 
mahasiswa disabilitas di UNM. 
Maka dari itu, UPT LBK di- 
katakan hadir untuk membantu 
mereka agar mendapatkan hak 
akses penuh. 

Ketua UPT LBK UNM, 
Faridah Ariyani menjelaskan 
bahwa proses dari setiap pelay- 
anan unit ini akan melalui riset 
terlebih dahulu dengan melihat 
kebutuhan dan masalah yang 
sering dialami oleh para maha- 
siswa disabilitas. Selain itu, me- 
reka juga menyebarkan sebuah 
assessment untuk data jumlah 
mahasiswa disabilitas yang ada 
di UNM. Berdasarkan hasil ri- 
set yang dilakukan, diketahui 
jumlah mahasiswa disabilitas 
terbanyak terdapat di Fakultas 
Ilmu Pendidikan (FIP). 

“Ternyata di setiap fakultas 
ada dan yang paling banyak di 
FIP yah, di jurusan pendidikan 
khususnya,” ungkapnya 


Lebih lanjut, mereka kemu- 
dian mengetahui yang menjadi 
permasalahan utama bagi maha- 
siswa disabilitas yaitu akses yang 


terbatas, setelah mengetahui hal 
ini UPT LBK UNM saat ini ma- 
sih melakukan perbaikan dan me- 
nyampaikan kepada para pimpinan 
untuk menindaklanjuti masalah- 
masalah yang dihadapi oleh para 
mahasiswa disabilitas. 

Tidak hanya itu, dalam 
waktu dekat ini mereka akan 
membuat sebuah layanan un- 
tuk meningkatkan kesadaran 
melalui pameran, kuliah umum 
ataupun pelatihan bahasa 
isyarat hal ini agar setiap ma- 
hasiswa mendapatkan kesem- 
patan yang sama. Akan tetapi, 
permasalahan utamanya adalah 
soal ketersediaan fasilitas yang 
ada di setiap fakultas. 

“Tapi yah tantangannya se- 
tiap yang di fakultas yah fasili- 
tas, belum ramah disabilitas di 
fakultas yah, terutama untuk ku- 
liah naik tangga,” jelasnya 

Terakhir, ia menyampaikan 
harapannya untuk UPT LBK 
UNM ini dapat bermanfaat bagi 
banyak orang dan menjadi wa- 
dah bagi para mahasiswa untuk 
menjadi rumah kedua bagi para 
mahasiswa. Sehingga, mereka 
dapat dengan nyaman bercerita 
tentang keluh-kesahnya. 

“Beberapa masalah yang di- 
hadapi oleh mahasiswa, sering 
merasa tidak mempunyai sup- 
port system. Mudah-Mudahan 
kita bisa menjadi rumah kedua 
bagi mahasiswa untuk bisa 
merasa punya support system 
dan bisa punya tempat buat ceri- 
ta,” harapnya. (tim) 


TERCANTUM PADA PASAL 24 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2020 


« Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 
kependidikan di Lembaga penyelenggara Pendidikan 


dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. 


« Menyediakan pendampingan kepada peserta 
didik penyandang disabilitas untuk 


Has l mendukung kelancaran proses pembelajaran 


HN 


PRA 
Ma » 


vj 


« Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau 
Lembaga lain untuk meningkatkan kualitas Pendidikan 
peserta didik penyandang disabilitas 


Selfiana Saenal 


(Dosen Pendamping KMD) 


« Mengembangkan program kompensatorik 


« Menyediakan media pembelajaran dan alat 
bantu yang diperlukan peserta didik 
penyandang disabilitas. 


« Melakukan deteksi dan intervensi dini bagi 
peserta didik dan calon peserta didik 
penyandang disabilitas. 

« Menyediakan data dan informasi tentang 
disabilitas. 


« Menyediakan layanan konsultasi. 


GRAFIS: MUH. AKBAR 


KATA MEREKA 


Farida Aryani 
(Pembina UPT LBK UNM) 


Birokrat Masa Bodoh 


erguruan tinggi adalah insti- 

tusi pendidikan tinggi yang 
menawarkan beragam program 
studi, aktivitas akademik, dan 
pelayanan bagi mahasiswa. Trid- 
harma Perguruan Tinggi, yaitu 
pendidikan, penelitian, dan pen- 
gabdian kepada masyarakat yang 
harus diimplementasikan oleh 
perguruan tinggi. Oleh karena 
itu, kampus sebagai lokasi utama 
kegiatan belajar mengajar dan ad- 
ministrasi, harus dilengkapi den- 
gan sarana dan prasarana yang 
mendukung baik untuk kegiatan 
akademik maupun non-akademik. 
Fasilitas belajar-mengajar, fasilitas 
umum, dan layanan tuntuk maha- 
siswa tersebut harus memenuhi 
kebutuhan mahasiswa dalam ber- 
bagai aspek, termasuk interaksi 
dengan dosen dan staff di pergu- 
ruan tinggi tersebut. 

Begitu pula dengan kampus 
yang ramah disabilitas. Kriteria 
untuk kampus yang ramah ter- 
hadap mahasiswa disabilitas men- 
cakup berbagai aspek, seperti akti- 
vitas akademik dan non-akademik, 
interaksi sosial, fasilitas akademik 
dan manajemen, dukungan infra- 
struktur, desain, kondisi sosial, 
aksesibilitas fisik dan informasi, 
struktur kelembagaan kampus, 
serta peran pejabat kampus. Riset 
lebih lanjut yang melibatkan ma- 
hasiswa disabilitas sangat diperlu- 
kan untuk memperoleh tanggapan 
dari pengguna terkait kriteria kam- 
pus yang ramah bagi mereka. 

Universitas Negeri Makas- 
sar (UNM) menjadi salah-satu 
perguruan tinggi yang menerima 
mahasiswa disabilitas. Implemen- 
tasi ketentuan aksesibilitas bagi 
penyandang disabilitas di UNM 
sudah berjalan. Ketersediaan sa- 
rana dan prasarana di berbagai 
tempat, diantaranya adanya ramp 
kursi roda, lift, toilet khusus bagi 
penyandang disabilitas, tempat 
parkir khusus bagi penyandang 
disabilitas, tenaga pedamping dari 
kampus bagi penyandang dis- 
abilitas. Namun, fasilitas tersebut 
hanya diperadakan di beberapa 
fakultas maupun gedung tertentu 
saja. Padahal, mahasiswa disabili- 
tas di UNM terdapat dari berbagai 
fakultas. 

“Mestinya kampus memberi- 
kan fasilitas untuk teman teman 
disabiltas karena teman-teman dis- 
abilitas sangat membutuhkannya, 
seperti bidang miring untuk te- 
man daksa, untuk teman tuli, serta 
guiding block untuk teman netra,” 
ucap Ramli (nama samaran) salah- 


satu mahasiswa difabel tuna daksa 
yang ada di FIP UNM. 

Mahasiswa difabel di UNM 
yang memiliki keterbatasan khu- 
sus, seperti tuna daksa, tuna netra, 
tuna rungu, dan tuna laras seharus- 
nya mendapat fasilitas dan pelay- 
anan khusus juga dari pihak kam- 
pus. Salah-satu mahasiswa difabel 
tuna daksa di Fakultas Ilmu Sosial 
dan Hukum (FIS-H) UNM, Adiba 
mengeluhkan terkait fasilitas khu- 
sus untuk proses perkulihannya. 
Ia seringkali mendapatkan kelas 
yang berada di lantai 2 bahkan 3, 
sehingga ia harus dibantu meng- 
kat kursi rodanya oleh teman- 
temannya untuk naik ke atas. Hal 
tersebut akibat dari kurangnya ak- 
sebilitas khusus untuk digunakan- 
nya secara mandiri. 

“Akses buat ke kelas terbatas, 
karena biasa kelasnya ada yang 
diatas terus ngga ada akses selain 
tangga,” katanya. 

Salah-satu dosen pendamping 
suatu komunitas, Selfiana men- 
gatakan bahwa jika suatu kam- 
pus berani menerima mahasiswa 
disabilitas berarti harus berani 
menerima tanggungjawab tersebut 
hingga mahasiswa selesai. 

“Seharusnya mereka didata 
dari awal agar penyebaran akse- 
bilitas merata,” ungkapnya. 

Wakil Dekan II Fakultas Ilmu 
Pendidikan (FIP) Universitas Neg- 
eri Makassar (UNM), Ansar juga 
mengatakan belum mendapatkan 
data terkait mahaiswa disabilitas 
yang ada di UNM khususnya yang 
ada di FIP. Namun, ia mengatakan 
bahwa sudah terdapat mahasiwa 
disabilitas di Prodi PKh FIP UNM. 
Data mahasiswa disabilitas di 
UNM hingga saat ini belum jelas 
berapa banyak keseluruhannya, 
hingga berapa perfakultasnya. 

“Saya belum dapat data ter- 
kait jumlah mahasiswa disabilitas 
di FIP UNM, bukan bidang saya, 
tapi jelas ada dari Prodi PKh. Ka- 
lau dari jurusan lain, saya belum 
tau,” ungkapnya. 

Banyak mahasiswa disabilitas 
yang mengharapkan aksebilitas 
dari segi fasilitas maupun pelay- 
anan di UNM agar segera dilak- 
sanakan secara menyeluruh agar 
proses perkuliahannya berjalan 
lancar hingga lulus. Mereka hanya 
ingin mendapatkan hak mereka 
setelah dinyatakan lulus di kam- 
pus tercinta kita tersebut. 

“Harapannya semoga akses 
bisa segera ada buat memudahkan 
difabel supaya kuliah juga lebih 
nyaman,” harap Adiba. (tim) 


Adiba 


(Mahasiswa Hukum Bisnis FIS-H UNM) 


“Semoga akses bisa segera ada buat 
memudahkan difabel supaya kuliah 


“Ketika berani menerima mahasiswa 
disabilitas ya berarti berani 
menerima .tanggung jawab itu sampai 
selesai.” 


“Dosen di UPT LBK disini juga menangani 
atau ada divisi kami yang menangani 
disabilitas. Jadi ini bukan hanya dosen BK 
misalnya 


harus 
juga lebih nyaman.” 


semua dosen 


tapi justru 


perwakilan fakultas ada semua di sini.” 


Ansar Tim Reportase Khusus 


(Wakil Dekan 1! FIP UNM) 

“Keterbatasan fisik, bukan itu halangan. 
Belajar dengan baik, sehingga bisa 
menyelesaikan studinya tepat waktu. Jangan 
mau dikalah dengan boleh ada keterbatasan 


Wahyu 


(Mahasiswa PKh FIP UNM) 
“Semoga di berikan fasilitas fasilitas yang 
memadai dan komunitas disabilitas di 


Koordinator : Iyasnur Eynil 
Anggota: A. Nur Ainun 

Ayu Amalia 

Pahriadi 

Farah Fitria Ramadhani 


resmikan oleh kampus.” 


“ 


. fisik, tapi tentu kemampuan berpa bisa ' , 
NS J lebih.” | ! F , 


GRAFIS: REZKY NURHALIZAH 


www.profesi-unm.com 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


IM OPINI 


profesi 


pro NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


Eksplorasi Ilmu 
dan Kebudayaan 


“Isda, mahasiswa jurusan 
administrasi kesehatan UNM 


ka (PMM) menjadi salah satu program 

unggulan Ditjen Diktiristek, Kemen- 
terian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi. Program ini memberikan peluang 
kepada mahasiswa untuk menggali pengala- 
man belajar di luar lingkup Program Studi dan 
Perguruan Tinggi (PT) asal mereka. Dengan 
berhasil melewati seleksi, mahasiswa dapat 
menjalani periode pembelajaran di luar kam- 
pus, menjelajahi dan memahami keberagaman 
budaya nusantara, serta menjalin persahabatan 
dengan sesama mahasiswa dari berbagai dae- 
rah di Indonesia. 

Pada tanggal 2 September 2023, kami 
secara resmi disambut di Gedung Rektorat 
Universitas Airlangga. Bersama dengan 390 
mahasiswa dari seluruh Indonesia, ada ban- 
yak sekali rangkaian kegiatannya mulai dari 
pembukaan, pembacaan doa, tarian, nyanyian, 
sambutan dari Bapak Rektor, dan seluruh civi- 
tas akademika, dan masih banyak lagi lainnya. 
Sebagai kenang-kenangan, kami diberikan 
tumbler dan totebag resmi dari Universitas 
Airlangga. 

Pada hari yang sama, saya pertama kali 
bertemu dengan teman-teman Modul Nu- 
santara bersama Ibu Ratnaningtyas Wahyu 
Kusuma Wardani dan LO Mba Diaz Zulfa 
Farida Aini. Pertemuan awal kami dimulai 
dengan perkenalan, di mana kami saling me- 
nyebutkan nama, universitas asal, hobi, hing- 
ga makanan favorit. Hasilnya, kami mene- 
tapkan nama modul kami sebagai AKSARA 
dengan slogan "Catatanku Membuatmu Ti- 
dak Terlupakan. 

Kegiatan Modul Nusantara menjadi fa- 
vorit saya karena memungkinkan kami untuk 
menjelajahi Surabaya dan sekitarnya tanpa 
biaya, termasuk fasilitas makanan dan trans- 
portasi yang disediakan secara gratis. Apalagi, 
menjalani Modul Nusantara bersama tim Ak- 
sara pasti seru. Selama lebih dari tiga bulan, 
kami telah mengunjungi berbagai tempat 
seperti Kampung Lawas Maspati, Klenteng 
Sanggar Agung, Benteng Kedung Cowek, 
Museum De Javasche Bank, Masjid Peneleh, 
Pura Agung Jagat Krana, Taman Mangrove, 
Kampung Nelayan Warna-Warni Tuban, dan 
masih banyak lagi. 

Selama di UNAIR tentunya saya juga 
ikut aktif dalam proses pembelajaran, Pem- 
belajaran di UNAIR begitu menyenangkan. 
Cara mengajar dosen sangat interaktif, karena 
mahasiswa sering diajak untuk berdiskusi ten- 
tang materi yang dipelajari. Mahasiswa UN- 
AIR gak kalah asik, mereka semua menerima 
kami dengan baik, dalam berdiskusi pun kami 
di ajak untuk aktif dan dirangkul bersama. Se- 
lain itu fasilitas didalam maupun diluar kelas 
juga sangat terpenuhi sehingga menambah se- 
mangat untuk belajar. 

Selama ikut PMM, saya banyak mera- 
sakan pengalaman baru. Rupanya, slogan 
PMM benar adanya, "Bertukar Sementara 
Bermakna Selamanya." Saya yakin tidak akan 
pernah melupakan banyak kesan dan pengala- 
man selama tinggal di Kota Pahlawan Sura- 
baya. Kota yang nyaman dan asri ini telah 
menjadi bagian tak terlupakan dari masa muda 
saya selama menjadi mahasiswa. (“) 


Ps Pertukaran Mahasiswa Merde- 


Konsistensi Pemberantasan Pungli 


Pungli merupakan salah satu 
tindakan melawan hukum 

yang diatur dalam undang- 
undangnomor 31 tahun 

1999 junto. Undang-undang 
nomor 22 tahun 2001 tentang 
pemberantasantindak pidana 
korupsi. Pungutan liar termasuk 
tindakan korupsi dan merupakan 
kejahatan luarbiasa (extra 
ordinary crime) yang harus 
diberantas. 


Komitmen pemerintah untuk melakukan 
berbagai reformasi terus dilakukan. Setelah 
mengeluarkan hukum melakukan pungli ter- 
dapat di Pasal 13 UU PTKP yang menyatakan 
bahwa setiap orang yang memberikan, atau 
menjanjikan uang atau barang kepada pihak 
yang melakukan pungutan liar, juga dapat 
dijerat dengan pidana penjara paling lama 5 
tahun, dan denda paling banyak Rp250 juta. 

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tip- 
idkor) merupakan pengadilan yang memiliki 
kewenangan, untuk mengadili tindak pidana 
korupsi, termasuk tindak pidana pungutan liar. 
Namun, meskipun ada hukum yang melarang 
pungutan liar, praktik ini masih terjadi di ban- 
yak sektor dan bidang di Indonesia. 

Upaya paket reformasi “Setop Pungli” 
diharapkan tidak hanya memulihkan keper- 
cayaan publik, memberikan keadilan dan 
kepastian hukum. Namun juga harus mampu 
berdampak langsung terhadap perbaikan kin- 
erja perekonomian ke depan. Pasalnya, ber- 
dasarkan World Economic Forum peringkat 
daya saing Indonesia semakin memburuk. 

Salah satu aspek yang mengalami penu- 
runan peringkat adalah aspek kelembagaan. 
Artinya efektifitas kerja birokrasi justru 
semakin menurun, yang akhirnya menim- 
bulkan ekonomi berbiaya tinggi (high cost 
economy). Hal ini terjadi dikarenakan ber- 
bagai sektor pelayanan publik, masih diwar- 
nai berbagai praktik pungli secara terstruktur, 
sistematis, dan massif. Pungli masih menjadi 


“Nurul 
Mahasiswa Pascasarjana 
Administrasi Publik UNM 


Husna 


Asrah, 
IHmu 


salah satu penyakit akut yang menjangkit bi- 
rokrasi pemerintahan sejak zaman Penjajahan. 

Kultur nepotisme dan koneksi di lingkun- 
gan birokrasi, menjadi faktor penting dalam 
terjadinya praktik pungli. Hal ini karena orang 
yang memiliki koneksi atau jaringan yang luas 
di lingkungan birokrasi, dapat memanfaat- 
kan posisi atau jabatannya untuk mengambil 
keuntungan pribadi, termasuk melalui pungli. 
Ketika sebuah sistem membiarkan orang un- 
tuk memanfaatkan posisi atau jabatan mereka 
untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut 
akan menjadi sangat mudah dilakukan. 

Padahal, mestinya pelayanan terhadap 
hak-hak masyarakat merupakan kewajiban 
dan tanggung jawab pemerintah sebagai pe- 
nyedia layanan publik. Namun, karena pelay- 
anan dimaknai sebagai kewenangan sehingga 
dianggap sah jika berimplikasi menimbulkan 
beban biaya. 

Akibatnya, kebiasaan menyalahgunakan 
wewenang sampai praktik transaksional ke- 
pentingan ekonomi, dianggap hal lumrah. 
Pungli menghampiri hampir seluruh level 
pelayanan publik, mulai level individu sam- 
pai dengan korporasi. Dari mengurus kartu 
keluarga, KTP, SIM, paspor sampai ketika ko- 
rporasi mengurus izin memulai usaha maupun 
sekedar memperpanjang izin usaha. 

Munculnya berbagai praktik pungutan 
liar atau uang sogokan, uang pelicin, salam 
tempel dan lain-lain tentu terjadi atas kesepak- 


atan kedua belah pihak. Harus diakui, masih 
banyak masyarakat yang ingin hasil instan. 

Namun, persoalannya masyarakat di- 
hadapkan pada ketidak pastian, ruwetnya 
dan berbelit-belit prosedur birokrasi pelay- 
anan. Akibatnya, untuk memperlancar urusan 
masyarakat dipaksa menyerah dan permisif 
terhadap praktik pungli. Apalagi dari sisi 
para pelaku usaha tentu akan mengkalkulasi 
efisiensi. Sejumlah biaya pungli akan rela 
dikeluarkan agar dapat membeli kepastian 
waktu. Daripada harus mengikuti standar 
pelayanan yang sekalipun tanpa biaya, namun 
dengan waktu yang tidak pasti, keputusan me- 
nyuap sering dianggab menjadi rasional. 

Hal yang terpenting adalah upaya mengi- 
kis praktik dan budaya pungli secara kongkrit. 
Agar berbagai sumber penyebab tingginya 
ekonomi berbiaya tinggi dapat secara per- 
sisten dikikis. Untuk itu, solusinya harus dim- 
ulai dari akar dan sumber persoalannya. 

Bagaimanapun, timbulnya praktik pung- 
li berawal dari adanya kebutuhan terhadap 
pelayanan dari pihak pemberi layanan. Untuk 
itu, konsep dasar pemberian pelayanan pub- 
lik harus dikembalikan menjadi kewajiban 
pemerintah dan hak dari masyakat. 

Karenanya, berbagai fungsi pelayanan 
publik yang harus disediakan pemerintah 
mestinya tidak perlu dimasukkan dalam sum- 
ber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Namun, tentu konsistensi juga harus diterap- 
kan. Artinya, setelah masyarakat menerima 
dan menikmati pelayanan publik tentu harus 
patuh membayar pajak, baik secara pribadi 
maupun korporasi. 

Sebagai ilustrasi, jika berbagai kemuda- 
han perizinan dapat disederhanakan dengan 
pelayanan yang terintegrasi dengan meng- 
gunakan teknologi, maka akan ada kepastian 
bagi pelaku usaha untuk berinvestasi. Dengan 
demikian iklim investasi akan lebih kondusif, 
kontribusi pajak dari PPh, PPn, PBB dan pa- 
jak lainnya akan semakin meningkat.Jika 
penerimaan pajak meningkat, tentu ruang un- 
tuk meningkatkan renumerasi dan gaji PNS 
juga akan semakin tinggi. Hasil akhirnya ber- 
bagai pungli, secara sistemik dapat dikikis dan 
diberangus. (") 


Gagasan Kebijakan Bagi Capres 


PRESIDEN adalah orang yang terpilih atau 
dipilih secara demokratis untuk memimpin 
negara atau organisasi. Dalam sistem pemer- 
intahan demokrasi, presiden merupakan ke- 
pala negara dan kepala pemerintahan yang 
memegang kendali atas kebijakan dan tinda- 
kan pemerintahan. Presiden juga biasanya me- 
miliki otoritas dan kekuasaan untuk menge- 
luarkan peraturan-peraturan yang berlaku di 
negaranya. 

Dalam sistem pemerintahan presiden- 
sial, presiden merupakan kepala negara dan 
kepala pemerintahan yang memegang ken- 
dali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan 
serta memiliki otoritas untuk mengeluarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku di negara 
tersebut. Sementara dalam sistem pemerintah- 
an parlementer, presiden merupakan kepala 
negara yang memiliki kekuasaan simbolik 
dan merupakan pemimpin yang dipilih secara 
demokratis, sementara kepala pemerintahan 
adalah perdana menteri yang dipilih oleh par- 
lemen. 

Di Indonesia, Presiden merupakan ke- 
pala negara dan kepala pemerintahan. Sebagai 
kepala negara, Presiden bertugas melakukan 
perjanjian internasional, mengeluarkan su- 
rat izin terbang, mengeluarkan paspor, dan 
melakukan tindakan lain yang berkaitan den- 
gan hubungan luar negeri. Sebagai kepala 
pemerintahan, Presiden bertanggung jawab 
atas pemerintahan dan pembangunan negara. 

Pilpres harus juga dilihat dan dijadikan 
arena pendidikan politik bagi masyarakat dan 
para politisi yang nantinya akan bertindak 
sebagai pelayan rakyat dalam menjalankan 


“Muh. Rizal N, Mahasiswa 
Pascasarjana Ilmu Administrasi 
Publik UNM 


mandat yang diberikan rakyat melalui pe- 
milu. Untuk itu, didesak ataupun tidak, kita 
berharap mereka yang berencana menjadi ca- 
pres mulai menyampaikan arah kebijakannya 
dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 
bangsa dalam lima tahun ke depan. Kejelasan 
mengenai arah kebijakan ini akan memberi- 
kan nilai tambah bagi para capres itu sendiri 
Isu ketahanan pangan sangat relevan 
diangkat dalam Pemilihan Presiden 2024. 
Calon Presiden (capres) harus memiliki visi 
ketahanan pangan yang kuat. Pemimpin 
mendatang juga harus menempatkan isu ke- 
tahanan pangan sebagai prioritas kebijakan. 
Kebijakan dan manajemen strategis menja- 
min keberlanjutan pasokan mempermudah 
rakyat mengakses dan mengindari kerentanan 
pangan. Indonesia rentan gangguan pangan, 


khususnya beras sebagai makanan pokok. Se- 
lama ini keterbatasan pasokan pangan berupa 
beras misalnya, diatasi melalui impor. Ketah- 
anan pangan rentan karena impor hanya un- 
tuk kebutuhan sesaat. Sementara negara lain 
memperketat ekspor bertujuan memperkuat 
ketahanan nasionalnya. Sebab itu, pemimpin 
mendatang harus mampu menghasilkan ke- 
bijakan inovatif di bidang ketahanan pangan 
menghindari ketergantungan impor. Sistem 
ketahanan dikembangkan mampu menyeim- 
bangkan permintaan dan pasokan secara 
berkelanjutan. Sejauh ini pemerintah melak- 
sanakan kebijakan langsung dan tak langsung 
guna menjamin ketahanan pangan. Kebijakan 
langsung berupa subsidi pangan. Adapun ke- 
bijakan tak langsung membangun infrastruk- 
tur pertanian dan lingkungan ekonomi secara 
umum. Pemerintah secara intensif membantu 
masyarakat melalui pemberian stimulus (in- 
sentif) guna memperoleh pangan sesuai ke- 
butuhan dengan harga terjangkau. Dengan in- 
sentif, daya beli masyarakat diharapkan makin 
meningkat 

Jaminan pasokan pangan lebih dari cu- 
kup menekankan pentingnya investasi di sek- 
tor pertanian untuk meningkatkan produksi 
pangan. Visi ketahanan pangan bagi capres 
2024 sangat strategis mendorong pemerintah 
fokus pada pertanian dan pangan sebagai tema 
utama investasi. Investasi pertanian dapat di- 
andalkan mengatasi masalah pangan. Isu ket- 
ahanan pangan terkait dengan fungsi investasi 
yang secara dinamis mampu mengatasi insta- 
bilitas harga pangan yang cenderung naik se- 
hingga menggerus daya beli masyarakat. (“) 


Urai data, ungkap fakta, saji berita www.profesi-unm.com 


Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


Media Sosial dan Bisnis Ba 


“Elsa Amalia 


profesi 


pro NEGERI MAKASSAR 


WAWANCARA KHUSUS MI 


o1 Gen Z 


Berikut ini kutipan wawancara khusus Pengelola Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Profesi, Elsa Amelia 


bersama Anggu Batary (Influencer), Kamis (30/11). 


Anggu Batary merupakan 
seorang influencer yang sukses 
berkarier di media sosial seb- 
agai content creator dan pebi- 
snis. Namanya melejit sejak 
menjadi bintang film berjudul 
Halo Makassar pada tahun 2018. 
Akun media sosialnya menjadi 
ramai pengikut hingga Anggu 
sering ditawari sebagai brand 
ambassador produk serta usaha. 
Setelah sukses sebagai content 
creator, wanita berdarah Makas- 
sar ini mengepakkan sayapnya 
ke dunia bisnis. Ia telah mendiri- 
kan usaha kosmetik, cafe, dan 
jasa titip. Atas pencapaiannya, 
Anggu sering diundang sebagai 
pembicara di banyak kegiatan. 
Saat ini, akun instagram mi- 
liknya telah memiliki 394 ribu 
pengikut dan 774 ribu pengikut 
di akun tiktok-nya. 


Bagaimana Anda me- 
manajemen waktu untuk tiap 
kesibukan sekarang? 


Ada gampang susah ya 
dalam me manage waktu. Yang 
paling penting adalah cara mem- 
bagi waktu, yang mana prioritas 
dan mana yang masih bisa dik- 
erjakan nanti. Harus pilah-pilah 
hal yang akan kamu lakukan dan 
jadwalkan dengan sebaik-bai- 
knya. Intinya adalah utamakan 
mana yang deadlinenya sudah 
dekat. 


Bagaimana Anda melihat 
peluang bisnis bagi generasi z 
di era ini? 


BIODATA MN 


Nama Lengkap : Anggu Batary Muliyadi 
Lahir : Makassar, 07 Mei 1996 


Pendidikan 


« S1 Jurusan Akuntansi UMI (2014- 


2018) 


« S2 Jurusan Akuntansi UMI (2019- 


2021) 
Karier 
“ Influencer 


Di era digital 5.0 ini ada 
banyak platform yang bisa kita 
gunakan asal dimanfaatkan den- 
gan sebaik mungkin mulai dari 
tiktok, instagram, online shop, 
dan lainnya. Sekarang untuk 
memulai sesuatu gampang ya 
kalo buat konten terus viral. 
Intinya buang rasa malu dan 
gengsi, karena malu dan gengsi 
adalah penghambat kesuksesan 
kita. Kunci bagi gen z menuju 
kesuksesan adalah ada kemauan 
dari diri sendiri. 


Bagaimana Anda mem- 
pertahankan kreativitas dan 
inovasi sebagai influencer dan 
pebisnis? 


Menjadi influencer dan 
pebisnis tentunya kita harus 
fleksibel dalam segala hal, uta- 
manya dalam perkembangan 
zaman. Kalau aku melakukan 
hal-hal yang bisa menjadikan 
orang tertarik dengan apa yang 
aku kontenin, apa yang aku 
jual, dan apa yang aku lakukan. 
Semua orang punya kreativitas 
dan inovasinya masing-masing, 
diri sendiri pun seperti itu. Ter- 
us gali potensi yang dimiliki, 
ciptakan sesuatu yang baru dan 
berbeda. Pokoknya berkreativi- 
tas dan berinovasi biar orang- 
orang harus tau kalau aku bisa 
gini, konten aku gini, produk 
aku sebagus ini. 


Menurut Anda, apakah gen 
z masih memiliki peluang ideal 
menjadi influencer di tengah 
banyaknya influencer saat ini? 


» Content Creator (Instagram & Tiktok) 


. Pemilik Anggu Batary Product 
» Pemilik Louvre Cafe & Eatery 
» Pemilik Jastip By Anggu Batary 


wuww.profesi-unm.com 


Tentu punya banyak 
peluang dong, sekarang 
siapa sih yang gak 
nonton Tiktok, Ins- 
tagram, Youtube? 
Siapa sih yang 
gak belanja 
online? Gen 
z bisa pilih 
dong ya mau 
berkreati- 
vitas lewat 
apa. Untuk 
menjadi in- 
fluencer bu- 
tuhnya cuma 
niat, keper- 
cayaan diri, 
kreativitas, 
inovasi, dan 
konsistensi 
aja loh. Gen z 
juga harus tau 
mana yang baik, 
yang cocok, yang 
berguna untuk di- 
jadikan konten kan. 
Seberat apa pun tan- 
tangan dan persaingan- 
nya, kalau udah ada kem- 
auan nggak bakal susah 
kok. 


F 1 


Tips untuk gen z dalam 
memanfaatkan media sosial 
untuk membangun branding 
ataupun untuk berbisnis 


Branding diri itu kan sama saja 
dengan melabeli diri ya, jadi kalau 
kita ingin value kita dinilai seperti 
apa oleh orang-orang berarti kita ha- 
rus menciptakan hal yang menjadi 
ciri khas dari diri kita. Misalnya 
kita ingin orang tahu kita produktif 

maka perlu ya keaktifan di sosial 
media semacam buat konten edu- 
kasi, atau vlog keseharian yang 
menjadikan orang tau seperti apa 
dan apa yang menarik dari kita. Dan 
branding diri itu dilakukan secara 
terus menerus ya, pokoknya harus 
ada yang meningkatlah dari diri 
kita. Selalu ingat ya, usahakan 
be yourself and be unigue. Ka- 
lau kamu mawar dan orang lain 
teratai, maka tetap jadi mawar 
yang makin indah, bu- 
kannya — malah 
jadi teratai. 


(Gg) 


« 
| 5 
z 
F 
g 
2 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 


Maak MENURUN 
N 


hakia-yAnGg 
U 


nrofesi LENSA ORANGE INK 


po. NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


HIDUPKAN PERPUSTAKAAN 


Perpustakaan kampus ialah pusat intelektualitas yang 
menjadi jantung kegiatan akademis di lingkungan 
perguruan tinggi. Sebagai tempat penyimpanan beragam 


sumber daya ilmiah, dari buku teks hingga jurnal riset, 
perpustakaan kampus memberikan akses luas bagi 


mahasiswa, dosen, dan peneliti untuk mendalami 
pengetahuan dalam bidang studi mereka. Dengan koleksi 
yang terus berkembang dan fasilitas modern seperti ruang 
diskusi, area studi kelompok, dan sarana teknologi 
informasi, perpustakaan kampus menciptakan lingkungan 
yang mendukung pembelajaran kolaboratif dan riset 


inovatif. 
Selain sebagai tempat untuk belajar dan mencari 


referensi, perpustakaan juga menjadi pusat kegiatan sosial 
dan akademis, memfasilitasi pertukaran ide dan 
pengembangan keterampilan literasi informasi. Dengan 
menyediakan layanan yang canggih dan adaptif, 
perpustakaan kampusberperanpentingdalam membentuk 
generasi mahasiswa yang kritis, kreatif, dan siap 
menghadapi tantangan global di dunia akademis dan 
profesional. 


- 


| | DKEELE MERK 


Deretan Buku Penyimpanan 


GRAFIS: MUH. AKBAR 


“Foto & Teks: Ibnu Gayyum 


www.profesi-unm.com Urai data, ungkap fakta, saji berita 


profesi 


pro NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


jLUW INOVASI 


Proyek Akhir Pemrograman Robot Beroda 


Andi Baso Kaswar salah satu dosen di Jurusan 
Teknik Informatika dan Komputer (JTIK) Fakultas 
Teknik (FT) mengadakan kompetisi robot beroda 
antar 2 kelas Teknik Komputer (TEKOM) B dan C 
angkatan 2023 sebagai pengganti Ulangan Akhir 
Semester (UAS) ganjil. Kegiatan ini dilaksanakan di 
ruang repositori perpustakaan JTIK, Rabu (6/12). 


Andi Baso Kaswar menjelas- 
kan bahwa kompetisi ini dilak- 
sanakan sebagai pengganti UAS 
pada mata kuliah algoritma dan 
pemrograman dasar ia menjelas- 
kan berdasarkan  pengamatan- 
nya ia melihat banyak mahasiswa 
yang kesulitan dalam memahami 
kode program, hal ini membuat ia 
mencari inovasi bagaimana ma- 
hasiswa ini mudah paham karena 
pemrograman bukan hanya sekedar 
tahu sintaksnya tapi logika ber- 
pikirnya juga harus bagus akhirnya 
ia memutuskan untuk hasil akhir 
dari mata kuliah ini adalah sebuah 
proyek akhir yakni membuat robot 
beroda untuk mengimplementa- 
sikan pengetahuan mereka dalam 
bidang pemrograman kedalam se- 
buah pembuatan robot. 

“Di mata kuliah ini output 
luaran proyeknya itu bukan teks, 
tetapi karena memang mata kuli- 
ahnya juga berbasis proyek, luaran- 
nya itu berupa proyek itu tadi, robot 
beroda,”jelasnya 

Untuk persiapan dari kompe- 
tisi ini di mulai sejak Ujian Tengah 
Semester (UTS) berlangsung hal 
ini sudah disampaikan sebelumnya 
kepada para mahasiswa tersebut. 
Baso Kaswar juga menjelaskan 
bahwa karena terdapat 3 kelas yang 
ia ajar yakni kelas A, B, dan C, ia 
sebelumnya memberikan pilihan 
kepada kelas ini apakah mereka in- 
gin memilih UAS nya dalam ben- 
tuk pemrograman seperti biasa atau 
diberikan proyek, ternyata dari 3 
kelas tersebut 2 kelas lebih memilih 


eb Socco: Sustainable 
Coconut yaitu kelapa 
berkelanjutan adalah se- 


buah web karya anak bisnis digi- 
tal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 
(FEB) Universitas Negeri Makas- 
sar (UNM) bernama Balgis. Inovasi 
web ini sempat membawa Balgis 
bersama timnya menjuarai kompe- 
tisi AIESEC di Malaysia pada tang- 
gal 26-30 Oktober lalu. 

Web Socco: Sustainable Coco- 
nut adalah penyedia platform yang 
berperan sebagai penghubung an- 
tara UMKM dan konsumen. Mirip 
dengan Shopee atau Lazada, plat- 
form ini menyediakan website atau 
platform untuk UMKM menjalin 
kerjasama dan menjual produk me- 
reka. Yang membedakannya adalah 
fokus pada UMKM di Indonesia 
yang menghasilkan limbah kelapa, 
dengan tujuan meningkatkan nilai 
jual limbah tersebut melalui plat- 
form yang berkelanjutan. 

Bukan hanya meningkatkan 
nilai jual limbah tersebut melalui 
platform yang berkelanjutan namun 
Web Soeco: Sustainable Coconut 
juga menyediakan beberapa fitur 
pendukung di dalam webnya seperti 
fitur edukasi bagi UMKM baru. Ia 
juga menyediakan video tutorial un- 
tuk membantu mereka memahami 


untuk mengerjakan proyek. 

“Sebenarnya saya tetap mem- 
berikan keleluasan kepada maha- 
siswa apakah mereka mau memilih 
ujian dalam bentuk pemrogram- 
an seperti biasa atau diberikan 
proyek,” ungkapnya. 

Pembuatan proyek ini dia- 
tur secara berkelompok dan un- 
tuk kententuan kompetisi ialah 
sebuah robot beroda yang bisa 
mode auto dan manual. Mode 
auto yakni robot tersebut memi- 
liki sebuah sensor yang dapat 
mendeteksi benda yang ada dide- 
pannya dan ketika robot tersebut 
berhasil mendeteksi keberadaan 
suatu benda maka robot ini dapat 
menghindar atau berbelok secara 
otomatis untuk menghindari ben- 
da tersebut. Mode manual dikon- 
trol secara manual menggunakan 
smartphone dengan menghubung- 
kan robot tersebut menggunakan 
jaringan Bluetooth. 

Azwar Anas salah satu panitia 
acara menjelaskan kompetisi ini 
terbagi kedalam tiga lomba yakni 
kompetisi mobil otomatis, kompe- 
tisi mobil manual, dan desain mobil 
untuk penilai dari mobil otomatis 
dan kompetisi mobil manual yakni 
dengan memperlombakan setiap 
robot beroda dalam sebuah arena 
yang dibuat oleh panitia sedangkan 
untuk penilaian desain robot send- 
iri dinilai berdasarkan estetikanya 
seperti penempatan komponen 
dan kabel management dari hasil 
penilaian tersebut akan menghasil- 
kan juara 1,2, dan 3. Jumlah tim 


sistem pengelolaan usaha. Selain 
itu, melalui fitur volunteer, platform 
ini mengajak para pemuda untuk 
terlibat langsung dalam membantu 
dan mengembangkan UMKM di 
sekitar mereka. Untuk mengatasi 
kendala pendanaan, ia menawarkan 
fitur funding atau donasi untuk mem- 
bantu UMKM yang memiliki potensi 
namun kekurangan sumber daya. 
Selain donasi, ada juga fitur bagi 
hasil yang memungkinkan investor 
berpartisipasi dalam pertumbuhan 
UMKM dengan sistem bagi hasil. 

Balgis yang membuat Web 
Socco, mengatakan alasannya mem- 
buat inovasi web ini karena melihat 
banyaknya limbah kulit kelapa di 
indonesia khususnya di wilayah su- 
lawesi selatan. Limbah kulit kelapa 
ini banyak terbuang tidak jelas di 
rawa-rawa dan tempat lainnya, hal 
ini dapat berdampak ke pemanasan 
global dikarenakan sampah kulit 
kelapa yang belum terurai menge- 
luarkan gas yang bisa berinteraksi 
kepada gas rumah kaca. 

“Sampah kelapa dibuang aja 
di rawa-rawa, itu bisa memberikan 
dampak yang sangat besar kepada 
lingkungan contohnya ke arah pe- 
manasan global. Karena sampah 
yang tidak mudah terurai itu tentu- 
nya memberikan efek rumah kaca,” 


1D 


FOTO - Mahasicwa Fakultas Teknik Prodi Teknik Komputer yang melakukan Soya pemrograman robot beroda untuk ptoyak skhir 


dari kompetisi ada 12 tim dengan 
masing-masing 6 tim perwakilan 
dari kelas Tekom B dan 6 tim per- 
wakilan tekom C. 

“Ada 12 tim setiap kelas mem- 
punyai 6 tim, 6 tim dari Tekom B 
dan 6 tim dari Tekom C,” tuturnya. 

Selanjutnya Andi Baso Kas- 
war mengungkapkan bahwa se- 
lama pengerjaan robot beroda ini 
terdapat beberapa mahasiswa yang 
mengalami kendala tapi untungnya 
kedua kelas ini didampingi oleh 
mahasiswa senior sebagai asisten 
yang sudah direkrut untuk menjadi 
pendamping bagi para juniornya 
jadi ketika mereka mendapat se- 
buah kendala atau merasa kesulitan 
dalam mengerjakan robot beroda 
ini maka mereka dapat bertanya 
langsung ke dosen ataupun kakak 
pendamping mereka. 

“Jika mereka mengalami kesu- 
litan mereka bisa bertanya kesaya 
dan mereka juga dpat didampingi 
atau bertanya kepada kakak se- 
niornya Angkatan 22,” ungkapnya. 


FOTO - Balgis, pencipta Web. Socco saat 
menerima penghargaan sebagai pemenang 
kompetisi AIESEC di Malaysia. 

katanya. 

Lanjut, mahasiswa Prodi Bis- 
nis Digital ini menerangkan tujuan 
membuat web ini adalah untuk men- 
gatasi masalah di industri ekspor, di 
mana para eksportir tangan ketiga 
menjual produk ke luar negeri den- 
gan harga tinggi, sedangkan petani 
hanya mendapatkan harga rendah. 
Sehingga dia menciptakan platfrom 
Soco untuk mengatasi ketidakse- 
taraan dan memungkinkan petani 
menjual langsung ke konsumen den- 
gan harga yang lebih adil, sehingga 


Hasil akhir dari para tim yang 
memenangkan kompetisi akan 
mendapatkan sertifikat nantinya 
dan untuk penginputan nilai akhir 
dari mahasiswa ini. Andi Baso Kas- 
war tidak hanya melihat dari aspek 
akhirnya saja, tetapi proses yang 
dilalui para mahasiswa yang ia ajar. 
Meskipun hasil akhirnya masih be- 
lum begitu sempurna tapi karena 
ia melihat mahasiswa yang ia ajar 
ini punya ketekunan untuk menger- 
jakan proyek akhir mereka, ia rela 
mengorbankan waktu mereka un- 
tuk belajar serta mengorbankan 
materi untuk membeli komponen- 
komponen dalam pembuatan robot 
tersebut dan tentu saja ini menjadi 
perhitungannya untuk bijak mem- 
berikan nilai yang terbaik dan dari 
proses yang mereka lewati, Ia se- 
laku dosen akan memberikan Nilai 
A kepada 2 kelas ini. 

“Saya tidak hanya melihat 
hasil akhirnya tetapi proses yang 
mereka lewati dan sepertinya sih di 
kedua kelas itu Kayaknya dapat A 


Web Socco: Sustainable Coconut 


keduanya dapat meraih keuntungan 
maksimal. 

“Saya membuat marketplace 
karena banyak sekali sebagian 
eksportir itu mereka sudah tangan 
ketiga sehingga mereka tuh nge- 
jual ke luar negeri dengan harga 
yang mahal sedangkan petani-pet- 
aninya nggak ada yang sejahtera. 
Jadi aku menyediakan bentuk- 
bentuk platform ini untuk mereka 
bisa menjual dengan harga yang 
layak dari segi orang yang mem- 
beli dan menjual itu sama sama 
untung,” terangnya. 

Persiapan membuat web Web 
Socco: Sustainable Coconut ini 


# memakan waktu 3 bulan. Balgis 


sempat mengungkapkan bahwa 
kendala terbesar selama tiga bu- 
lan pembuatan web ini adalah 
validasi pasar karena ia betul-betul 
ingin membuat web yang benar- 
benar dibutuhkan dan digunakan 
berkepanjangan bukan hanya satu 
dua atau lima tahun saja terus kede- 
pannya tidak terpakai lagi. 
“Sebenarnya untuk memvali- 
dasi pasarnya agak susah karena ya 
itu tantangannya kayak kita harus 
melakukan validasi bahwa memang 
kita tuh dibutuhkan gitu dan terpakai 
jangan sampai nih kita buat plat- 
form, kita buat sebuah startup tapi 


semua,” tuturnya. 

Terakhir Baso Kazwar men- 
gungkapkan harapannya kepada 
para mahasiswa tersebut untuk 
dapat belajar lebih giat lagi untuk 
mengembangkan potensinya dan 
dapat bersaing dengan orang-orang 
diluar sana, karena kebangaan ter- 
besar dari seorang dosen itu adalah 
melihat mahasiswanya berhasil. 
Ia juga Kembali menjelaskan ter- 
kait proyek akhir ini berupa robot 
beroda nantinya akan dilanjutkan 
untuk semester depan pada mata 
kuliah struktur data dimana maha- 
siswa dapat menambahkan beber- 
apa fitur-fitur yang lebih canggih 
lagi sesuai dengan tingkatan mata 
kuliahnya. 

“Semoga mereka bisa belajar 
lebih giat lagi memperdalam kom- 
petensinya dan akan dilanjutkan 
lagi di mata kuliah struktur data 
dengan mungkin tambahan beber- 
apa fitur-fitur yang lebih canggih 
sesuai dengan tingkatan mata kuli- 
ahnya,” tutupnya. (Prl) 


ternyata tau-taunya suatu hari nanti 
platform kita tuh nggak digunakan,” 
ungkapnya. 

Lebih lanjut, ia menyebutkan 
bahwaia ingin sedikit merubah web 
di bagian fiturnya. Ia mengatakan 
akan meng take down salah satu fi- 
tur dan merubahnya, hanya saja Ia 
belum bisa memberitahu fitur ap itu 
karna masih di pertimbangkan. 

“Tentunya di dalam bagian 
fiturnya ini ada mau take down satu 
fitur dan kami bakalan mau men- 
gubahnya nah untuk perubahan ini 
aku belum bisa bilang karena kami 
masih ada pertimbangan,” sebutnya. 

terakhir Balgis berharap semoga 
kedepannya web ini bisa cepat ber- 
jalan dan bisa memberikan manfaat 
bagi UMKM yang ingin mengem- 
bangkan usaha mereka. Semoga juga 
website ini bisa jadi penghubung 
bagi mereka menjual produk mereka 
sehingga bisa tembus pasar nasional 
dan internasional 

“Semoga aplikasinya bisa 
cepat running dan ini bisa berman- 
faat bagi UMKM yang memang 
mengembangkan usaha mereka. 
Website ini bisa menjadi provider 
buat mereka untuk menjual produk 
mereka sehingga bisa tembus dari 
lokal nasional maupun internasi- 
onal ,” harapnya. (yin) 


Urai data, ungkap fakta, saji berita www.profesi-unm.com 


« 
Hi 
2 
5 
8 
2 


profesi 


Io. NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


SENI BUDAYA Mis 


Ajudan Pelindung Sang Jendral 


Pierre adalah anak laki- 
laki satu-satunya dalam 
keluarga. Kedua kakak 
dan adiknya perempuan, 
yaitu Mitzy dan Roos. 

la lahir di rumah sakit 
rakyat (CBZ kependekan 
dari Centrale Burgerlijke 
Ziekeninrichting) pada 
tanggal 21 Februari 1939. 


Ayahnya bernama A.L. Ten- 
dean seorang Dokter spesial ke- 
jiwaan asal Minahasa dan ibunya 
bernama Maria Elizabeth Cornet 
perempuan asal Belanda ketu- 
runan Prancis. 

Masa kecil Pierre berpindah- 
pindah, ia mengikuti ayahnya 
bertugas. Semula di Jakarta ke- 
mudian ke Tasikmalaya dimana 
ayahnya kala itu mendapat tu- 
gas untuk memberantas penyakit 
malaria. Kemudian ketika ayahn- 
ya sakit, mereka berpindah ke 
Cisarua yang tak jauh dari kota 
Bogor, Jawa Barat. 

Tahun 1942, mereka pin- 
dah ke Magelang karena sang 
ayah mendapat tugas di Rumah 
Sakit Jiwa Keramat. Di kota ini- 
lah pierre kecil bersama kedua 
saudara perempuannya bermain 
dan bergaul dengan sebayanya. 
Di magelang ini pula keluarga 
Tendean mendapat musibah 
yaitu dirampok oleh gerombolan 
sisa-sisa PKI yang terlibat dalam 
peristiwa Madiun 1948. Kedua 
tangan sang ayah diikat dan 
kemudia dipaksa ikut dengan 
gerombolan itu. Dalam perjala- 
nan, Tendean berhasil melarikan 
diri dengan menceburkan diri ke 
Kali, dan ditembaki oleh gerom- 
bolan penculik hingga kakinya 
terkena tembakan. 

Rupanya sejak remaja Pierre 
bercita-cita menjadi tentara, sep- 
erti yang dikatakan kakaknya, 
Mitzi dan adiknya, Roos. Namun 
jalan menempuh cita-cita ini ti- 
daklah mudah karena sang ayah 
menginginkan Pierre mengam- 
bil jurusan kedokteran, hingga 
beliau menghubungi Dokter Yo- 
hanes Leimena dan Prof Slamet 
Iman Santoso untuk mendapatkan 
surat rekomendasi. Tapi, Pierre 
menganggap menjadi dokter bu- 
kan cita-citanya. Ia pun saat tes 
mengerjakan asal-asalan hingga 
ia tidak diterima di UI dan ITB. 
Pertolongan Jendral Abdul Haris 
Nasution menganjurkan masuk ke 
Akademi Genie Angkatan Darat 
(Agiad) yang kemudian berubah 
menjadi Akademi Zeni Angkatan 
Darat (Akziad). 

Pierre mengikuti tes masuk 
Taruna di Agiad pada pertenga- 
han tahun 1958. Setelah melalui 
berbagai tes akhirnya Pierre 
diterima sebagai Taruna Ak- 
ziad/Atekad, angkatan keenam, 
di Hegarmanah Bandung pada 
November 1958. Pada 19 De- 
sember 1961, di Alun-alun Yo- 
gyakarta 144 pemuda yang ma- 
suk Atekad pada 1958 dilantik 
menjadi perwira muda dengan 
pangkat Letnan Dua. Tanggal 
13 Desember 1962, enam per- 
wira remaja ditugaskan dalam 
satuan Batalyon Zeni Tempur 1 
Daerah Militer II/Bukit Barisan. 


#Rifki Akila 


SANG PATRIOT 


KISAH SEORANG PAHLAWAN REVOLUSI 


BIOGRAFI RESMI 


PIERRE TENDEAN 


Pengantar: ROoswidiati Tendean & H.M. Effendi Ritonga 
Editor: Abie Besman — 3 


POSTER - Film "Sang Patriot" 


Di antara enam orang itu, ada 
Pierre yang berangkat ke Medan 
pada Januari 1963. Nyatanya, 
di Medan itulah Pierre men- 
emukan gadis cantik, namanya 
Rukmini Chamim. Perempuan 
ini biasa dipanggil si manis, 
yang merupakan anak sulung 
dari empat bersaudara putri dari 
bapak Raden Chamim Rijo Sis- 
wopranoto, yang kelahirannya 
sudah dinanti selama sepuluh 
tahun. Ia terpaut delapan tahun 
dengan Pierre. 

Hanya enam bulan Pierre 
bertugas di sana. Bulan Juli 
1963, ia dipanggil untuk mengi- 
kuti latihan di Pusat Pendidikan 
Intelejen (Pusdikintel) TNI AD 
di Bogor. Pierre juga dilibat- 
kan dalam Operasi penyusupan 
ke Malaysia. Saat itu keluarga 
Pierre merasa cemas terutama 
ibunya saat bertugas dalam 
Operasi Dwikora. Ibunya men- 
ginginkan Pierre bertugas di 
Jakarta. Menko Hankam/Kasab 
saat itu adalah Jendral Abdul 
Haris Nasution sedang kekuran- 
gan ajudan karena Kapten Gus- 
tav Adolf Manullang gugur 
dalam sebuah operasi di Kongo. 
Maka dipilihlah Pierre menjadi 
ajudannya. 

Setelah pangkatnya dinaik- 
kan menjadi Letnan Satu. Pierre 
menjadi ajudan paling muda. 
Pierre dikenal sebagai “londo 
jowo” karena ia fasih berba- 
hasa jawa. Pada awal Juli 1965 
Pierre pulang ke semarang kare- 
na adiknya, Roos menikah den- 
gan Yusuf. Ternyata kepulangan 
Pierre itu merupakan kepulan- 
gan terakhir Pierre ke Semer- 
ang. Pada 30 September 1965 
malam, di rumah Jendral Abdul 


FOTO: INTERNET 


Haris Nasution beberapa taruna 
berkumpul untuk mempersiap- 
kan Parade Hari ABRI tanggal 5 
Oktober. Saat menjelang subuh, 
tepatnya pukul 04.00 dini hari 
pasukan penculik yang terdiri 
dari pasukan Tjakrabirawa ma- 
suk mengepung rumah Jendral 
Abdul Haris Nasution. Saat itu 
pasukan Tjakrabirawa membuka 
paksa kamar sang Jendral itu, 
namum istrinya menghalanginya 
dan berbicara sendiri dengan pa- 
sukan yang ada di luar. Saat itu 
Ade Irma dibawa Mardiah (adik 
bungsu Jendral Nasution) untuk 
diselamatkan. 

Namun Mardiah membuka 
pintu dimana pasukan Tjakrabi- 
rawa sudah menunggu. Maka 
dilepaskanlah tembakan oleh 
pasukan tersebut dan mengenai 
perut Ade Irma. Kemudian Jen- 
dral Nasution memanjat tembok 
samping rumah milik Kedutaan 
Irak. Yanti, putri sulung Jen- 
dral Nasution mengira AC di 
rumahnya meledak, ia memem- 
bangunkan Alpiah pengasuh Ade 
Irma. Mereka berdua menuju ke 
arah paviliun belakang. Di pa- 
viliun itu ternyata sudah banyak 
tentara, di dalam paviliun itu ada 
Pierre dan Hamdan Mansyur, 
ajudan yang bertugas malam itu. 

Pierre langsung keluar men- 
genakan jaket coklat dan men- 


gambil senjata bersiap untuk 
keluar. Pierre bertanya pada 
Tjakrabirawa “Ada apa?', me- 


reka bertanya “Mana Nasution?”, 
Pierre menjawab “Saya aju- 
dan Nasution” mungkin mereka 
mendengarny “Saya Nasution”. 
Pierre pun dibawa dengan truk ke 
Lubang Buaya, di mana ia meng- 
hembuskan nafas terakhirnya. (") 


“Ari Ardhana Faizar 


Ada sebuah rasa 

yang mungkin hanya aku yang tau 
mungkinkah jika aku bisa 

aku ingin sampaikan padanya 


kutuliskan semua rasa ini 
kepadamu seorang diri 
akankah diri ini merasakan 
perasaan yang sama 


tak pernah hilang 
cinta ini kepada dirimu 
hanya untukmu.. 


aku hanya ingin rasa ini terselamatkan 

jika aku masih bisa mengulang kembali lagi 
cinta yang dulu masih kusimpan kepada dirimu 
aku yang salah karna masih mencintaimu 
karena kamulah pemenang hatiku 


#Nurul Mutmainna 


Perjalananku sudah sangat jauh, rasanya. 

tapi tidak kutemukan apa-apa 

aku berteriak memanggil 

nihil, tidak ada sahutan 

aku menangis, aku berdarah, tak ada yang peduli 


sampai kutemukan jalan berkelok 

lagi, gumamku 

aku ikuti hatiku, sebab tak ada petunjuk 
aku berjalan, hampa nan kosong 
sampai aku menemuimu, tuan. 


indah sekali, kataku 

kau ajakku jalan bersama 

aku ragu, tapi tetap kucoba 

sebab kau terlalu elok untuk kutolak 


jalannya penuh bebatuan 
berkali kali mengoyak harapan 
kau menyebutnya indah 

sebab kita lalu berdua 


kekasih 

aku pandangi mata sayumu 

bersamaan dengan itu, aku tenggelam 
dalam besar cahaya yg diciptakan netramu 
sekali lagi, kau indah kekasih 


menarilah, elokmu biar jadi atensi 
aku tunggu disini, di ujung jalan 
jemput dan mari menari bersama 
buat semesta iri 

mari berbahagia, kekasih 


#Nurul Mutmainna 


aku merangkak melewati dinding yang kubuat sendiri 
segala paham tak kupikirkan segala bentuk emosi mengoyak hatiku 
tanpa nurani, aku diperbudak naluri 


merasa dan merana dalam pengharapan 
pengharapan yang dulu memuncak 
kini memeluk kehampaan hatiku buas beringas 


aku paham arah muaraku tapi ego tak terelakkan terlampau hening 
untuk kudengar maka biarkan kudekap dalam riuh sampai hancur 
menyentuhnya 


lahap semua yang sudah terbakar 

jangan takut, diri ini tak apa aku sudah lama 
sampai di takdirku, 

sebelum nestapa ikut bersuara 


ketahuilah dibawah hujan itu, kita sama basahnya 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


wuww.profesi-unm.com 


p Pers Mahasiswa “or | 


pro NEGERI MAKASSAR 
Edisi 270 Januari - Tahun MMXXIV 2024 


CM PERSONA 


Jadikan Ajang Debat sebagai Passion 


Nosten Sitorus, 
Mahasiswa jurusan 
Psikologi Universitas 
Negeri Makassar 
(UNM) Angkatan 2021 
merupakan salah satu 
mahasiswa berprestasi 
yang kerap membawa 
nama kampus dalam 
berbagai perlombaan 
debat tingkat nasional. 


Baru baru ini Nosten berhasil 
terpilih sebagai pembicara terbaik 
ke-8 dalam kompetisi Debat Ma- 
hasiswa Indonesia di LLDIKTI IX 
dan juga pembicara terbaik ke-13 di 
tinglat regional 6 yakni LLDIKTI IX 
dan XVI. 

Awal mula Nosten tertarik dalam 
dunia debat ialah saat menginjak usia 
remaja tepatnya saat menduduki 
bangku SMA. Saat itu ia sudah mulai 
aktif dalam dunia debat namun say- 
ang, kurangnya akses karena sekolah 
yang berada di pedesaan membuat 
Nosten kesulitan mendapatkan infor- 
masi seputar lomba ataupun pelati- 
han lainnya. 

“Saya sudah mulai dan suka 
debat saat duduk dibangku SMA, 
namun kurangnya akses pada saat itu 
karena sekolah saya yang berada di 
lingkungan pedesaan membuat saya 
kesulitan untuk mengembangkan 
skill debat saya,” ujarnya 

Adapun selain itu, hal kuat lain- 
nya yang mendorong Nosten kiat 
dalam dunia debat adalah dorongan 


sepenuhnya diberikan oleh lingkun- 
gan keluarga. Berpatok pada keluarg- 
anya yang pada dasarnya merupakan 
keturunan Batak yang dimana ke- 
banyakan dari paman dan kakaknya 
sendiri yang nyemplung ke ranah 
hukum membuat Nosten ikut tertarik 
serta kritis dalam berbagai hal salah 
satunya dalam dunia debat. 

Hebatnya lagi Ketika memasuki 
perkuliahan, Nosten yang kebetulan 
lolos dalam program KIP kuliah pada 
saat itu seketika terpilih menjadi del- 
egasi dari KIP kuliah dan berkesem- 
patan mengikuti lomba debat di selu- 
ruh KIP nasional dan itu merupakan 
lomba pertama Nosten ketika men- 
jadi mahasiswa Psikologi di kampus 
orange di tahun 2021. 

“ Saat menjadi mahasiswa baru 
saya langsung menjadi delegasi dari 
KIP kuliah UNM dan ikut lomba de- 
bat diseluruh KIP nasional, itu meru- 
pakan lomba debat pertama saya 
pada tahun 2021,” ujarnya. 

Rasa syukur tentunya tidak sam- 
pai disitu saja, setelah beberapa kali 
menggaet berbagai penghargaan di 
dunia debat, lagi dan lagi Nosten 
mendapat privilege dalam kesung- 
guhannya di dunia debat yakni ia di 
rekrut menjadi magang di Indonesia 
debating Onion, dimana ini men- 
jadi kesempatan besar untuk terus 
mengembangkan skill di dunia debat. 

“Bersyukurnya saya ialah ketika 
saya mendapatkan beberapa peng- 
hargaan di lomba sebelumnya saya 
direkrut menjadi magang di Indone- 
sia debating Onion,” ungkapnya 

Dalam dunia debat, Nosten se- 


lalu mendukung siapa saja bagi me- 
reka yang ingin turut serta mengikuti 
jejaknya. Bagi Nosten, giat dalam 
dunia debat merupakan investasi 
jangka panjang yang dapat mem- 
bantu kita menambah wawasan serta 
mengembangkan cara berpikir serta 
relasi tanpa batas dari seluruh pen- 
juru Indonesia. 

“Debat itu investasi jangka Pan- 
jang, dalam debate banyak yang bisa 
menjadi kebanggaan tersendiri bagi 
teman-teman, memiliki pemikiran 
yang lebih terbuka dan juga relasi 
yang sehat yang bisa mendorong 
untuk berpikir lebih matang lagi 
menanggapi suatu hal,” ungkapnya. 

Saat ini juga, Nosten bersama 
rekan lainnya yang juga gemar di du- 
nia debat berusaha mengembangkan 


serta mengaktifkan Kem- 
bali komunitas debat 
(KOMBAT) UNM 
yang sempat vakum 
selama setahun. 
Terakhir, hara- 
pannya dalam dunia 
debat agar dirinya 
bisa terus bersaing di 
kancah nasional hingga 
menduduki posisi yang 
diinginkan. Tidak hanya 
dirinya, namun mengajak 
seluruh mahasiswa UNM 
agar bisa melihat dunia 
debat sebagai hal 
yang pat- 
ut di 


banggakan — melihat 
usia yang masih 
muda ini menjadi 
ajang untuk men- 
gukir prestasi. 

“Debat itu se- 
benarnya capek, 
tapi ada rasa bangga 
tersendiri ketika hal 
yang kita sukai itu ber- 
buah hasil namun jika 
tidak itu juga bisa men- 
jadi pelajaran untuk terus 
berusaha lebih baik lagi,”. 
(odi) 


. Best Speaker ke-11 dari 126, Kompetisi Debat Pertiwi, 
Tingkat Nasional. 


W BIODATA 

Nama : Nosten Saputra Sitorus 
Nim :210701501021 

Jurusan : Piskologi 


Angkatan : 2021 

Ini : Tanjung balai 06 November 2002. 

Prestasi: 

“Juara 2 KDMI UNM, Tingkat UNM. 
Best Speaker 2 KDMI UNM, Tingkat UNM. 
Juara 1 Kompetisi Debat Macro Fest, Tingkat Sulawesi 
Selatan. 

“Juara 3 KDMI tingkat Regional 6 (LLDKTI XI & XIV), 
Tingkat Regional 6. 

“Best Speaker 8 KDMI LLDKTI IX, Tingkat LLDKTI IX. 

O Best Speaker 13 KDMI Regional 6, Tingkat Regional 6. 

. Perdelapan final & breaking ke-18 dari 111 universitas 
delegasi tiap LLDKTI, Kategori Open KDMI Tingkat 


Top 10 Best team Trisakti Debate Competition, Tingkat 
Nasional. 

Grandfinalis Baris Sciance Festival, Universitas Brawi- 
jaya, Tingkat Nasional. 

Semifinalis Bencoolan Debate Competition, Universi- 
tas Bengkulu, Tingkat Nasional. 

OGuarterfinalist Universitas Ciputra Debate Competi- 
tion, Universitas Ciputra Surabaya, Tingkat Nasional. 
Open OGuarterfinalist IPK, Indonesian Debating Union, 
Tingkat Nasional. 

Guarterfinalist Kompetisi Debat Bahasa Indonesia, 
Udaya Education Festival, Tingkat Nasional. 

Juara 1 lomba debat nasional Ocean Fest 2023 

Best Speaker ke 6 Lomba debat Ocean Fest 2023 


Nasional. 


Breaking Ke-4, Kompetisi Debat Pertiwi, Tingkat Na- 


sional. 


“Juara 1 lomba debat nasional empati batch 3 2023 


Juara 2 Lomba Debat KYF kepemudaan Makassar. 


Ukir Jejak Gemilang dalam Dunia Koding 


uhammad Kholil Hag 
Alim Hakim telah men- 
gukir prestasi cemerlang 


dalam dunia koding dan teknologi. 
Mahasiswa asal Teknik Informati- 
ka dan Komputer, Fakultas Teknik, 
Universitas Negeri Makassar (FT 
UNM) ini mulai menyukai 
koding sejak berada di 
tingkat Sekolah Menen- 
gah Kejuruan (SMK), 
namun saat itu masih 
awam seputar koding 
karena berasal dari 
Madrasah Tsanawi- 
yah (MTs) bukan 
Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) yang 
mungkin pernah be- 
lajar — Information 
Technology (IT). 
Walaupun 
berasal dari 
M Ts 
tidak 
me- 
nu- 


tup kemungkinan bagi Kholil un- 
tuk belajar seputar koding. Karena 
ketertarikannya dalam dunia kod- 
ing ia terus mengasah kemampuan- 
nya dengan belajar melalui blog 
internet dan media lainnya secara 
mandiri. 
“Jadi waktu kelas 8 
dan 9 itu saya belajar 
mandiri melaui blog- 
blog di internet dan 
juga belajar di You- 
Tube,” katanya. 
Prestasi yang 
ia raih dalam 
kompetisi-kompe- 
tisi yang berkaitan 
dengan dunia 
koding adalah 
ia pernah 
menjadi 
salah 


Y BIODATA 
Nama : Kholil Hag Alim Hakim 


Alamat : Ds. Tawakua, Kec. Angkona 


Tempat, Tanggal Lahir : Luwu Timur, 01 September 2001 


satu peserta terbaik dalam pela- 
tihan junior mobile programmer 
pada program VSGA Digitalent 
tahun 2022. Kemudian, ia masuk 
ke program studi independen ke- 
las Software Engineering di PT. 
Stechog Robotika Indonesia tahun 
2023. Kholil juga merupakan salah 
satu Tulusan terbaik di Bangkit 
Academy alur belajar Cloud Com- 
puting tahun 2023. 

Tidak sampai disitu, prestasi 
lainnya adalah ketika ia berhasil 
masuk dalam Top 20 Tim Ter- 
baik pada Capstone Project Bang- 
kit Academy. Timnya berhasil 
mendapatkan pendanaan sebesar 
140 juta rupiah untuk mengem- 
bangkan startup di bidang kesehat- 
an gigi dan mulut. 

Walaupun sempat ingin meny- 
erah, tapi tidak menutup kemung- 
kinan bagi Kholil untuk meny- 
elesaikan proyek yang Ia kerjakan. 
Ia bersama timnya mengerjakan 
proyek tersebut hingga mengambil 
waktu lembur seminggu untuk 

menyelesaikan proyek yang su- 
dah masuk masa tenggat. Den- 
gan Hasil kerja keras timnya 


akhirnya membawanya ke top 20, 
dimana selanjutnya masuk ke tahap 
Peer Review. 

“Selama satu bulan itu kami 
betul-betul fokus mengerjakan 
proyek ini, mulai dari mem- 
perjelas fitur-fitur apa saja yang 
akan ada didalam aplikasi kita, 
serta kami masing-masing mem- 
bagi tugas. Tim kami hampir me- 
nyerah karena sudah hampir masa 
deadline. Jadi tim kami lembur 
selama seminggu untuk menyele- 
saikannya,” tuturnya. 

Kholil menjelaskan bahwa 
kesuksesannya dalam  meng- 
gabungkan aktivitas perkulia- 
han, berorganisasi, dan mengikuti 
kompetisi koding tidak lepas dari 
manajemen waktu yang baik. Ia 
menekankan pentingnya menjadi- 
kan perkuliahan sebagai prioritas 
utama, sementara waktu seng- 
gangnya digunakan untuk mem- 
persiapkan diri dalam mengem- 
bangk an keterampilannya. 

Salah satu capaian Kholil se- 
lama menjalani kuliah ialah men- 
jadi salah satu anggota Core Team 
GDSC UNM hingga menjadi Lead 


Core Team GDSC UNM 2021-2022 


Peserta Terbaik "Pelatihan Junior Mobile Programmer" 


VSGA Digitalent 2022 


Riwayat Pendidikan: 
0 SMK Negeri 1 Luwu Timur 


Prestasi: 
Lead GDSC UNM 2022-2023 


Urai data, ungkap fakta, saji berita 


. Universitas Negeri Makassar, Jurusan Teknik Informa- 
tika & Komputer, Angkatan 2020. 


. Peserta Teraktif Program Studi Independen Kelas Soft- 
ware Engineering PT. Stechog Robotika Indonesia 
2023 

. Lulusan Terbaik Cloud Computing Bangkit Academy 
2023 
Top 20 Tim Capstone Project Bangkit Academy 2023 


GDSC UNM tahun 2022-2023. 
Saat itu ia ingin mencari teman buat 
sharing sekaligus belajar. Akhirnya 
memutuskan untuk mencari komu- 
nitas yang sejalan dengannya. 

“Capaian saya selama men- 
jalani kuliah itu dengan menjadi 
Core Team GDSC UNM dan 
menjadi Lead GDSC UNM 2022- 
2023. Saat itu lagi capek belajar 
IT sendirian dan ingin mencari te- 
man buat sharing sekaligus belajar. 
Akhirnya coba cari komunitas IT 
sekitaran kampus dan tidak sengaja 
lihat pendaftaran Core Team GDSC 
UNM di Instagram dan akhirnya 
bisa masuk,” jelasnya. 

Kisah Kholil adalah bukti 
nyata bahwa ketertarikan dan de- 
dikasi dalam bidang koding dapat 
membuka pintu menuju prestasi 
yang luar biasa, mengilhami ban- 
yak orang untuk mengejar pash- 
ion mereka dan berprestasi dalam 
bidang yang mereka cintai. Seb- 
agai mahasiswa yang berprestasi, 
Kholil memiliki berbagai tar- 
get dan harapan. Salah satunya 
adalah untuk segera lulus dengan 
nilai yang baik, kemudian husus 
untuk bidang koding ia berambisi 
untuk meraih prestasi lebih tinggi 
di ajang-ajang kompetisi yang 
akan datang. 

“Berharap untuk segera lulus 
dengan nilai yang bagus dan un- 
tuk minat saya dalam koding agar 
bisa meraih prestasi yang lebih 
tinggi di ajang kompetisi selan- 
jutnya,” harapnya. (juy) 


www.profesi-unm.com 


